1. Ya KIM TAEHYUNG 


Happy Reading 


Di dalam sebuah ruangan bernuansa biru muda, seorang 
pria yang mempunyai wajah mirip bayi kelinci baru lahir 
bernama lengkap Jeon Jungkook, maknae termuda di antara 
member Bangtan lainnya masih meringkuk di atas kasur 
empuknya, terhanyut di dalam mimpinya dan tak sadar 
bahwa ini sudah menjelang pagi bahkan cahaya mentari 
menerobos paksa untuk masuk kadalam kamarnya melalui 
celah jendelanya yang berlapiskan gorden tipis berwarna 
putih bertebangan pelan tertiup oleh angin yang berhembus 


Jungkook, 


Panggil seseorang dari luar kamarnya,namun apa daya 
Jungkook masih tetap berada di dalam mimpinya tak 
bergeming sedikit pun,bahkan ketika seseorang yang 
memanggilnya di luar kamarnya itu berjalan masuk dan 
menghampirinya 


Membuat seseorang itu berjalan ke sisi kasur dan 
membangunkan bayi kelinci itu dari tidurnya 


Jeon Jungkook, 


Seseorang itu kembali menyerukan nama sang 
maknae,seraya  mengoyang-goyangkan lengan kanan 
Jungkook 


Hmm 
Seseorang itu menghela nafas pelan 
Baby Kookie!, panggilnya lagi 


Dengan sedikit geramannya yang terdengar rendah 
terhadap bayi kelinci ini yang masih belum juga membuka 
matanya, seketika ia menampilkan senyum miringnya di 
wajah tampannya 


Kook kita semua mau ke Dorm Black Pink loh, 
Dan benar saja.. 
Seketika mata bulat Jungkook terbuka lebar dan terduduk 


yaa karena seorang Jeon Jungkook paling semangat kalau di 
ajak bertamu ke Dorm Girlgroup asal Korea Black Pink , 
entah apa alasan yang membuatnya begitu semangat, 
hanya Jungkook dan tuhanlah yang tau 


Benarkah Hyung?, tanyanya pada pria berambut tampan itu 
(kakak lelaki, bagi adik lelaki) 


Tentu saja tidak, 
Jungkook mendelik tajam kearah yang lebih tua,seketika 


YA! KIM TAEHYUNG SIAL~ aaa hueee sakit Hyung~!, 
pekiknya kencang 


Memekakan telinga pria tampan itu yang ternyata lebih tua 
darinya 


Teriakan Jungkook menggema keseluruh penjuru kamarnya, 
karena pinggangnya di cubit keras oleh Kim Taehyung, yaa 
di adalah pria yang sedari tadi membangunkan maknaenya 


itu,teriakan Jungkook baru saja membuat para 
Hyungdeulnya yang lainnya masuk ke dalam kamarnya 
dengan rusuh 


Dan tiba lah pertanyaan yang smaa sekali tidak ada 
manfaatnya untuk di dengar tertuju padanya Korban 
Penistaan 


Kookie-ya kau kenapa?, 

Anu mu terjepit ya?, 

Baby Kookie ku, kau kenapa hum?, 
lya, kenapa berteriak?, 

Tae, ini si bayi kelinci kenapa?, 
Hyung aku di 


aku saja tidak tahu kenapa Hyung, mungkin mimpi buruk," 
sela Taehyung cepat, memotong ucapan Jungkook yang 
langsung mendelik kearahnya 


Aigo hanya mimpi, (Astaga) 


Jawab para Hyung nya kompak, membuat Jungkook 
menatap mereka dengan mata bulatnya yang mengerjap 
beberapa kali 


Dan mereka berjalan keluar dari kamarnya begitupun 
Taehyung sang tersangka.. Yang kini menyisakan dirinya 
seorang diri dalam kamarnya yang masih menunjukkan 
tampang blanknya. Namun, seketika tersadar saat salah 
satu Hyungnya bernama Taehyung yang kembali 
menyembulkan kepalanya dari balik pintu kamarnya 


Jangan lupa untuk pergi mandi, lihatlah wajah mu itu 
Jeon,terlihat miris sekali benar-benar seperti orang yang 
menyedihkan haha, ujarnya dengan nada ejekan 


Setelahnya Taehyung langsung lari terbirit-birit menuju 
kamarnya 


Sedangkan di dalam? Jungkook menggeram kesal dengan 
wajah putihnya yang memerah sempurna 


YA! KIM TAEHYUNG AKAN AKU CIUM KAU!, Jungkook kembali 
berteriak kencang, 


Membuat Taehyung yang berada di dalam kamarnya tertawa 
terbahak-bahak mendengar teriakan Jungkook yang akan 
menciumnya, sedangkan yang lainnya hanya bisa menutup 
kedua telinga mereka saja,seolah tidak perduli karena 
terlalu lelah menghadapi semua ini setiap pagi menyapa 


Haha, jan lupa Vote ini cerita ku yang kesekian 
kalinya , jan lupa juga koment nya 


See youu 


Since,09 Mei 2019 


2. Aku bukan bayi hyung 


Happy Reading 


Jungkook baru saja selesai membersihkan dirinya,dan kini ia 
telah rapi dengan pakaian santainya, T-shirt polos berwarna 
putih dan celana pendek selutut berwarna cream menjadi 
paduan sempurna pada tubuh porposionalnya,melangkah 
keluar kamarnya berjalan menghampiri para Hyungnya yang 
terduduk santai diruang tengah Dorm 


Jungkook memasang wajah kesalnya dan mendudukan 
dirinya dengan hentakan 


Brukh! 


Jungkook terduduk di samping Jin yang merupakan Ayung 
tertua mereka di Group ini, pria berbahu lebar dengan hati 
selembut malaikat Kim Seokjin 


Kookie ku sayang, kau kenapa lagi hm?, 
ku tidak apa-apa Ayung, 


Jawab Jungkook saat di tanya Seokjin yang berada di 
sampingnya 


Kookie lapar Hyungie~ rengeknya 


Membuat Seokjin gemas dan langsung saja mengunyel- 
unyel pipi gembul Jungkook 


Bayi kelinci kita lapar eoh, ujar Jin dan masih mengunyel- 
unyel kedua pipi Jungkook yang semakin menekukkan 


wajahnya 
Lepaskan Hyung!, 


Kesal Jungkook dan melepaskan tangan Seokjin dari kedua 
pipinya, sedangkan yang lain tertawa puas melihat wajah si 
bayi kelinci yang semakin di tekuk 


Aku bukan bayi Hyung! Dan berhenti tertawa!, pekiknya 
keras dengan wajah garangnya 


Menatap satu persatu wajah AHyungdeulnya yang masih 
menahan tawa dengan kesal 


Brakk! 


Jungkook menendang meja di hadapannya dengan kesal, 
membuat para Ayung nya itu langsung terdiam 


Kookie laparkan, ayo kita makan, tadi Ayung sudah 
memasak makanan untuk kita sarapan, ujar Seokjin 


Menggandeng lembut lengan kanan Jungkook dan 
membawa bayi kelinci yang tak mau di sebut bayi itu, ke 
meja makan dan mendudukkannya di salah satu kursi meja 
makan, di susul dengan yang lainnya 


Kau mau makan apa Kookie-ya?, tadi Hyung hanya memasak 
nasi goreng, dan kimchi, tanya Seokjin pada Jungkook 


Aku mau nasi goreng saja Hyung,sama satu gelas susu 
pisang, 


Ohh baiklah, 
Seokjin pun langsung mengambil satu piring nasi goreng, 


dan segelas susu pisang kepada Jungkook,yang langsung di 
terima oleh bayi kelinci itu 


Gomawo Jinnie Hyung! serunya senang (Terimakasih) 
Ya Kookie, 


Kau tidak menanyakan kepada kami Jin Ayung? Kami mau 
apa? tanya Hoseok ketus, atau Jung Hoseok 


, Ohh iya,kalian mau apa? Seokjin menatap dongsaengnya 
lainnya 


Tidak usahlah, kami bisa sendiri, ketus Hoseok lagi 
Lalu? Untuk apa tadi bertanya Jung Hoseok! kesal Seokjin 


Sedangkan Jungkook? la tengah asik memakan nasi goreng 
nya, dan membiarkan para Ayung nya yang sangat berisik 


Kemudian mereka semua memakan sarapan mereka hingga 
habis tak tersisa 


Hyungie~" panggil Jungkook saat mereka kini kembali 
terduduk di kursi ruang tengah dorm mereka, membuat para 
Hyungnya menoleh kearah nya 


Apa Kookie? 


Kita kapan akan latihan ?, kan nanti kita ada konser, BTS in 
Seoul ? 


Nanti siang kita akan latihan Kookie, jadi masih ada waktu 
untuk kita beristirahat sebentar, jelas Namjoon 


Jungkook mengangguk 
Ohh, Ne Hyung. 


Jangan menekuk muka mu begitu Kook? ujar Hoseok 


Aku hanya sedang kesal, 
Kenapa hmm ?"tanya Seokjin 
Taehyung Hyung, 


Jungkook dan melirik Taehyung yang terduduk santai 
dengan memainkan ponsel nya, tetapi merasa namanya 
disebut, Taehyung pun mendongkak dan menatap mereka 
semua yang kini menatap nya 


Kenapa kalian menatap ku begitu? 
Kookie sedang kesal denganmu Tae ucap Jimin 


Taehyung pun beralih menatap bayi kelinci itu yang 
menekuk wajahnya dan menatapnya sinis, Taehyung hanya 
nyengir dan mengedipkan matanya sebelah kearah bayi 
kelinci itu, yang di balas pelototan oleh Jungkook, dan 
malah membuat Taehyung gemas 


"Tadi pagi aku membangunkan tidurnya, namun dia sangat 
susah untuk di bangunkan, jadi aku menyebut kalo kita 
akan pergi ke dorm Black Pink dan dugaan ku benar, 
mendengar itu dia langsung terbangun dari tidurnya 
dengan semangat," ujar Taehyung panjang, 


Seraya menahan tawanya saat ia melihat wajah si bayi 
kelinci itu yang memerah sampai ketelinga karena malu 


"Hanya karena itu bunny ?" tanya Seokjin, 
Dan Jungkook hanya bisa mengangguk saja 


"Uhhh sudah lah itu hanya masalah kecil, tidak usah di 
besar besarkan, dan berhentilah menekuk wajah mu, hanya 
karena Taehyung Hyung mu berkata seperti itu, agar kau 


terbangun Kookie," ucap Seokjin layak nya seorang ibu yang 
menasehati anaknya 


"Ah ya Hyung..Mianhae," (Maaf) 
"Tidak apalah," 


"Tapi Kookie, kenapa kau begitu semangat jika kita 
menyebut akan ke dorm Black Pink ?" tanya Namjoon 
penasaran 


"Hah ?" 


"Kenapa kau begitu semangat saat kita menyebut dorm 
Balck Pink ?" tanya Jimin penasaran sekali 


"Ohh tidak, aku hanya suka saja saat kita berkunjung ke 
dorm Black Pink, Hyung," ucap Jungkook 


"Hanya itu ?" tanya Yoongi yang ikut bertanya 

"Iya Yoongi Hyung- 

Jungkook menjeda ucapannya sejenak lalu melanjutkan 
"Aku permisi ke kamar ku Hyung," 


Kemudian beranjak dari duduknya dan melangkahkan kaki 
nya menuju kamarnya tanpa menunggu jawaban para 
Hyungdeul nya yang menatap nya bingung 


Brak ! 


Jungkook menutup pintu kamarnya dengan sedikit 
membantingnya, membuat Namjoon, Seokjin, Hoseok, Jimin, 
Yoongi dan Taehyung, tegelonjak kaget, mendengar 
bantingan pintu kamar bayi kelinci maknae mereka 


"Kenapa si bayi kelinci ?"tanya Hoseok pelan 
Dan mendapat gelengan dari yang lainnya 


"Entahlah, lebih baik kalian beristirahat dulu, karna nanti 
siang kita akan latihan," ujar Namjoon dan di angguki oleh 
semuanya, lalu mereka menuju kamar masing masing 


Jan lupa vote dan juga komentar kalian 


Gomawo 


3. Membantu Memasak 


Happy Reading 


Setelah latihan Dance dengan lagu mereka sendiri, kini ke 
tujuh pria ini mensibukan diri masing-masing 


Seokjin menyibukan dirinya berkutik dengan semua 
peralatan dapur dengan celemek berwarna Pink warna 
favoritnya melekat di tubuhnya agar terhindar dari percikan 
bumbu bumbu, ya ia tengah membuat makan siang untuk 
dirinya dan adik adiknya dengan di bantu oleh si bayi nya 
Jeon Jungkook, yang membantu nya seperti : 


Kookie tolong ambilkan beberapa bawang merah dan cabai, 


Kookie jangan lupa potong wortel nya jangan terlalu tipis 
yah, 


Kookie tolong aduk sayuran nya, nanti terlalu matang, 
Kookie itu kue berasnya sudah jadi belum ? 
Kookie tambahkan sedikit garam dan gula di sayurannya, 


Oh tidak, jika begini Jungkook sangat menyesal telah 
membantu Seokjin Ayung nya memasak yang membuatnya 
sangat pusing dengan menyuruhnya ini dan itu,sebenarnya 
ia sama sekali tidak keberatan tetapi ini benar benar 
membuatnya pusing tujuh keliling, ia jadi teringat ajakan 
Jimin dan Taehyung buat bermain Playstation di 
Taehyung,tetapi ia malah menolaknya 


Dua orang pria ini , yang satu berambut berwarna Pink bak 
gulali , dan satunya lagi berwarna ungu muda,tengah 
bermain Playstation di dalam kamar berwarna Coklat dan 
Kuning, kamar si pria berambut ungu dan pipi nya yang 
seperti kue Mochi dan si Pria berkulit pucat yang kini sedang 
tertidur dan sama sekali tidak terganggu dengan mereka 
yang bermain game ,kemudian terpampang tulisan dilayar 
televisi, membuat salah satu dari mereka berteriak dan 
berdecak kesal 


THE WINNER ? "YOU LOSER ! 

Haha aku menang Jiminie Ayung, dan kau kalah, 

Itu hanyalah kebetulan Tae, 

Jimin berdecak malas seraya memutar bola matanya 

Ya begitulah, kedua pria ini adalah Jimin dan Taehyung 
Kalah yah kalah saja Ayung, 

Ya ya ya terserahlah, ahh ya dimana bayi kelinci ? 
Bukankah tadi dia ikut membantu Jin Ayung memasak ? 
Jimin mengangguk 


Aku yakin, saat ini si bayi tengah sibuk dan pusing karena 
Jin Hyung menyuruhnya ini dan itu, benar tidak Hyung ? 


Benar sekali, 


Kembali ke Seokjin dan Jungkook yang kini telah selesai 
memasak dan Seokjin telah menata semua makanan yang ia 


masak bersama Jungkook di atas meja dengan rapi dan 
terdapat beberapa peralatan makan yang sudah di taruh 
masing masing di atas meja, sedangkan Jungkook ? 


la hanya terduduk santai dengan wajah lesu nya di kursi 
meja makan, menatap Seokjin dengan pandangan memelas 
? Dan jatuhnya seperti seongok bayi kelinci yang minta di 
pungut ? 


Jinnie Ayung ,aku lapar, bolehkah aku makan sekarang saja 
? 


Seokjin menggeleng, dan menatap Jungkook yang kini 
menatapnya dengan wajah memelasnya, tetapi di mata 
Seokjin si Baby Kookienya ini persis sekali seperti Bayi 
Kelinci gembul, dengan mata bulat berbinar dan kedua pipi 
gembul yang membulat, dan bibir tipis berwarna merah 
muda itu mengerucut lucu, sangat menggemaskan sekali 


Dan dengan spontan ia mencubit pipi gembul itu dengan 
gemas membuat sang empunya meringis kecil dan semakin 
menatapnya memelas dan jengkel, dengan sesekali 
mengerutu kecil 


Tidak boleh baby, 
Kenapa Hyung ? aku lapar sekali, 


Ya, tunggu sebentar saja, Hyung akan memanggil yang 
lainnya juga, 


Jungkook hanya mengangguk malas, dan Seokjin 
melangkahkan kakinya menuju kamar para adiknya yang 
lain, dan pertama tama ia menuju kamar si tuan Min dan 
tuan Park, lalu ia membuka pintu kamar itu, dan masuk 
kedalam melihat si pemilik kamar yang bergelut dengan 
selimut tebal diatas kasur 


Lho Tae ? 
Eoh ?Jinnie Hyung seru Taehyung dan menoleh 


Kau dan Jimin, keluar sana, Hyung sudah memasak makan 
siang, dan Hyung akan membangunkan si tuan Min tukang 
tidur itu, 


Jimin dan Taehyung menangguk mematikan televisi dan 
mencabut kabel stick Playstation mereka, kemudian 
keduanya melangkah keluar menuju meja makan, Seokjin 
beralih kearah si tuan Min yang masih bergelut dengan 
selimut tebal, dengan sedikit mengucang lengan si tuan Min 
berkulit pucat 


Suga,bangunlah, 

Tidak ada pergerakan sama sekali 
Min Yoongi ! 

Masih sama 

Tuan Min tukang tidur BANGUNLAH ! 


Seokjin menggeram dan berteriak di akhir kalimatnya, 
membuat Yoongi tergelonjak kaget dan langsung terduduk 
dan mata sipitnya yang masih sedikit tertutup 


Bukalah matamu itu, 
Yoongi membuka matanya menatap Seokjin dengan lesu 


Hyung, aku masih mengantuk, biarkan aku tidur lagi, Yoongi 
berucap dengan suara seraknya khas bangun tidur 


Tidak, ini sudah waktunya makan siang, dan ayo kita makan 
siang, kasihan Kookie sudah sangat lapar setelah 
membantuku memasak, 


Tapi Hyu 


aku keluar, jika kau tidak keluar sekarang tidak ada jatah 
makan siang, dan aku harus memanggil yang lain juga 
untuk makan, 


Yoongi mengangguk malas, dan Seokjin melangkah keluar 
kamar, saat ia sudah keluar dan terlihat dimeja makan 
sudah ada Taehyung dan Jimin yang sudah terduduk meja 
makan ia pikir Taehyung dan Jimin tidak menurut, namun itu 
salah ! Karena Taehyung dan Jimin tidak pernah membantah 
ucapannya seperti yang lainnya, walau Suga sedikit tidak 
nurut dan butuh paksaan, dan sudah pastinya di kursi meja 
makan tetap ada si bayi, kemudian ia beralih menuju 
kamarnya dan pria berlesung pipi yang mungkin saat ini 
tengah sibuk membuat lagu 


Namjoonie, waktunya makan siang 


Namjoon menoleh dan mendapati sosok Seokjin yang berdiri 
diambang pintu, ia mengangguk dan tersenyum tipis 
menampilkan lesung pipinya menatap seokjin 


Baiklah Hyung 


Lalu keduanya keluar, Namjoon menuju meja makan dan 
Seokjin menuju kamar si pria yang selalu tersenyum cerah 
yang mungkin sedang menciptakan gerakan Dance terbaru 
? 


Hobie ayo makan siang, 


Ah iya Hyung, 


Hoseok menangguk dan mematikan Speaker nya kemudian 
berjalan menghampiri Seokjin dan melangkah keluar 
bersama menuju meja makan yang sudah lengkap terutama 
Yoongi yang sudah terduduk manis lalu Seokjin dan Hoseok 
terduduk di kursi meja makan masing masing, dan langsung 
mendapat pertanyaan kesal dari Jungkook bayi mereka 


Hyung, kenapa lama sekali sih ? Aku sudah sangat lapar 
tau,bagaimana jika aku mati kelaparan ? 


Ini sangatlah lebay sekali pikir mereka mendengar 
penuturan si bayi 


Jungkook  mengerutu dengan bibir yang semakin 
mengerucut ,membuat semuanya menahan diri untuk tidak 
melahap si bayi buntelan kelinci itu 


Mianhae Baby Kookie, ahh kau tidak akan mati kelaparan, 
Aku bukan bayi Hyung.. Please, 


Seokjin hanya mengangguk tanpa menyahuti perkataan 
adiknya si Jeon Jungkook karena ia kini tengah 
menyendokan nasi ke piring bergambar /ron Man milik si 
bayi gembul lalu beberapa lauk pauk yang sangat disukai 
Jungkook kemudian memberikan kepada si pemilik piring 
yang langsung disambut dengan semangat 


Akhirnyaaaaaaaa, 


Dan langsung memakan makanannya, sedangkan Seokjin 
dan yang lain hanya terkekeh melihatnya 


Sebagai kakak tertua yang baik, Seokjin juga mengambilkan 
nasi berserta lauk pauk di masing masing piring adiknya 


yang lain, karena ia ingin berlaku adil setidaknya itu akan 
membuat para adiknya tidak merasa iri mengiri 


Mereka semua memakan makanan masing masing dengan 
santai, tapi tidak berlaku untuk si tuan Min Yoongi yang 
sedikit terburu buru karena sepertinya ia ingin kembali 
melanjutkan tidurnya 


Jangan terburu-buru Yoongi, aku tau kau ingin melanjutkan 
tidurmu lagi, tapi tidak usah sebegitunya, dan kau akan 
tersedak 


Yoongi hanya mengangguk,tetapi seakan ia menulikan 
pendengarannya dan tetap sama, ia masih saja terburu buru 


Sehingga... 


Uhuk-h uhuk! 
"Apa kubilang," 
Begitulah pikir Seokjin 


la menatap datar Yoongi, namun ia tetap memberikan 
segelas air putih kepadanya dan Jimin yang berada tepat 
disamping Yoongi langsung menepuk nepuk punggung sang 
kakak si kulit pucat 


Pelan-pelan lah, kamar mu tidak akan kabur juga, celetuk 
Seokjin yang masih menatap si adik dengan datar 


Iya Hyung, Mian, 


Seokjin mengangguk ia kembali melanjutkan makannya, 
begitupun dengan Jimin yang sudah menepuk nepuk bahu 
Yoongi 


Dan Yoongi juga kembali melanjutkan makannya tentunya 
tidak dengan terburu buru lagi, karena ia takut akan 
semakin di omeli Seokjin sang kakak 


Aku sudah selesai Jinnie Ayung,dan aku akan langsung 
mencuci piring ku, 


Tidak !! 


Itu bukan Yoongi yang berbicara melainkan si Baby Kookie 
nya yang sedang meminum air putihnya yang sedari tadi 
memakan makanannya dengan santai tanpa banyak bicara 
dan kini ia beranjak dari duduknya menuju Wastafel dengan 
membawa piring /ron Man nya yang kotor berserta gelasnya 


Ya,cucilah Kookie, jawab Seokjin dan tersenyum manis 


Jungkook mengangguk lalu mulai mencuci piring 
kesayangannya 


Setelah selesai mencucinya kini Jungkook berjalan menuju 
kamarnya kemudian keluar lagi dengan membawa 
ponselnya yang berada di genggaman tangannya, 
kemudian terduduk di sofa panjang ruang tengah Dorm 
mereka dan menyalakan televisi 


Lalu Yoongi dan Hoseok juga beranjak dari duduknya 
membawa piring dan gelas kotor mereka ke Wastafel, 
setelah selesai mereka memasuki kamar masing masing, 
Hoseok melanjutkan aktivitasnya, dan Yoongi yang pastinya 
? Untuk bermain sepak bola, haha enggalah 


Yang pastinya untuk kembali tidur, semuanya sudah sangat 
hafal dengan sifat nya si tuan Min pria pucat yang Hobby 
tidur ? 


Namjoon dan Taehyung juga beranjak dari duduk mereka, 
mencuci piring masing masing di Wastafel, setelahnya ia 
kembali ke kamarnya dan membuat lagu setelah permisi 
pada Seokjin dan Jimin yang sedang menyimpan sisa 
makanan dan ada yang masih utuh mereka kedalam lemari 
makanan, dan ada yang di masukkan kedalam lemari es 
agar tidak basi, 


Namun untuk itu Namjoon sebenarnya ia ingin membantu 
Seokjin Hyung nya membersikan itu semua. Namun, karena 
itu menyangkut soal peralatan dapur dan makan, yang 
sudah pasti tidak akan lama bertahan ditangannya 


Sedangkan Taehyung ia menyusul Jungkook keruang tengah 
Dorm mereka dan melihat si bayi gembul itu yang kini 
menyandarkan kepala di sandaran sofa dan Taehyung 
sangat yakin jika si bayi itu tertidur ?, langsung saja ia 
terduduk di samping si bayi gembul Jungkook, dan 
membaringkan tubuh bayi kelinci di sofa dan menaruh 
kepala Jungkook di pahanya sebagai bantal 


Seokjin dan Jimin telah selesai membereskan peralatan 
makan mereka, serta sisa makanan dan sebagainya, kini 
keduanya menghampiri Taehyung dan Jungkook di ruang 
tengah Dorm mereka dan melihat si bayi kelinci yang 
sepertinya tertidur lelap dengan paha Taehyung yang 
menjadi bantalnya, dan Taehyung yany mengusap lembut 
dan sayang rambut si bayi mereka, lalu terduduk di masing 
masing single sofa 


Ya, walaupun Taehyung dan Jungkook itu sering kali 
bertengkar dan selaku ribut masalah sepele, tetapi mereka 


itu sangat lengket sekali dan selalu berdua seperti 
perangko,hanya saja mereka tidak tidur disatu kamar yang 
sama, karena Taehyung satu kamar dengan Hoseok, dan 
Jungkook bayi mereka tidur sendiri, beruntung ? Jelas, 
sangat beruntung malah 


Eoh si bayi tidur Tae ? tanya Seokjin pada Taehyung, yang 
kini berjalan bersama Jimin 


Taehyung menoleh kearah Seokjin dan Jimin, kemudian ia 
mengangguk 


Iya Hyung,saat aku menghampirinya, dia memang sudah 
tertidur dengan kepalanya yang menyandar pada sandaran 
sofa, 


Adikku itu selalu begitu, celetuk Jimin membuat keduanya 
terkekeh kecil 


Ya sudah Tae, bawa Kookie ke kamarnya, ucap Seokjin 
Taehyung mengangguk 


Iya Hyung,Jimin Hyung,bantu aku tolong bukakan pintu 
kamar Jungkook 


Jimin mengangguk 


Dan Taehyung mengendong tubuh bayi kelinci ala Bridal 
Style menuju kamar Jungkook di ikuti Jimin di belakangnya, 
setelah sampai di depan pintu kamar Jungkook, Jimin 
langsung membuka pintu tersebut, kemudian keduanya 
melangkah masuk kedalam dan Taehyung segera 
membaringkan tubuh Jungkook di atas kasurnya, ia 
mengambil ponsel yang berada di genggaman Jungkook dan 
meletakkannya di atas nakas di samping kasur, sedangkan 
Jimin ia langsung menarik selimut tebal bergambar Cooky 


milik Jungkook sebatas leher, saat Jimin telah selesai 
menyelimutinya, Jungkook langsung bergelut gelut dengan 
selimutnya benar benar seperti bayi dengan wajah polosnya 
yang tertidur pulas 


Baby Kookie mereka bergumam bersamaan 


Lalu keduanya melangkah keluar dari kamar Jungkook si 
bayi mereka, dan menutup kembali pintunya, saat ingin 
kembali ke kamar masing masing dan melintasi ruang 
tengah Dorm mereka ternyata Seokjin sudah tidak ada 
disana yang pastinya sudah memasukki kamarnya, dan 
televisi pun sudah dimatikan 


Taehyung masuk kedalam kamarnya bersama Hoseok, dan 
Jimin pun juga memasukki kamarnya dan Yoongi 


Annyeonghaseyo jan lupa Vote! Koment! 
Gomawoyo 


See you the next part Baby Kookie ! 


4. Tae-Hyung Byuntae 


Happy Reading 


Buntelan kelinci saat ini masih bergelung nyaman di dalam 
selimut tebalnya yang hangat,siapa lagi kalau bukan Jeon 
Jungkook namanya, si Golden Maknae nya para Hyung nya, 
padahal ini sudah hampir menjelang malam, melihat sang 
mentari berubah menjadi warna jingga yang mampu 
menghangatkan hati 


Jungkook-ah, 

Tok tok tok 

Baby Kookie, 

Ceklek ! 

Karena tidak ada jawaban dari sang kelinci, pria berbahu 
lebar, dengan pipi yang sedikit Chubby siapa lagi kalau 
bukan Kim Seokjin, lalu melangkah masuk kedalam kamar 


Maknaenya 


Menghampiri gundukkan selimut di atas kasur yang 
berisikan Baby Kookie nya, lalu terduduk di tepi kasur 
seraya mengusak rambut hitam kelam milik Jungkook 


Kookie, bangunlah.. Ini sudah mau malam, 
Hmm 
Hanya di balas deheman kecil oleh si bayi 


Kau bahkan belum mandi Baby, 


Ugh Jinnie Hyung.. Kookie masih ngantuk, 


Tapi ini sudah waktunya bangun dan mandi, nanti Hyung 
akan memasakan makanan kesukaanmu kalau mau ? 


Sontak saja,Jungkook menyembulkan kepalanya di balik 
selimut tebalnya, dengan sedikit mengucek ngucek 
matanya lucu, seraya bibir tipisnya mencebik kebawah, dan 
tentu saja mengundang untuk dicubit di kedua pipi nya, 
siapa lagi yang cubit kalau bukan Seokjin yang sedikit 
terkekeh melihat bayinya mengerutu 


Mau Ayung ! 
Haha baiklah baiklah, 


Jungkook menatap malas kearah Seokjin yang sedang 
menertawainya 


"Jadi, lebih baik kau mandi selagi Hyung menyiapkan makan 
malam untuk kita semua," 


Hanya di balas anggukan dari bayi kelinci 


Setelah mengusak satu kali rambut hitam Jungkook, Seokjin 
beranjak dari duduknya di tepi kasur Jungkook dan 
melangkah menjauh kearah pintu dan keluar setelah ia 
kembali menutup pintu kamar sang Baby Kookienya 


"Sudah bangun Ayung ?" 
Astaga ! 


Seokjin tergelonjak kaget mendengar suara berat yang tiba 
tiba berada tepat di belakang nya usai menutup pintu 
kamar bayi kelincinya, dan memutar tubuhnya untuk 
melihat siapa orang itu yang tak lain dan tak bukan adalah 


sesosok jelmaan Alien tampan dengan cengiran kotak dan 
pandangan mata polos nyaris seperti orang bodoh, 
membuat Seokjin memutar bola matanya malas 


"Kau tanya aku atau Jungkook, Taehyung-ah ?" 


Ya seseorang yang di sebut jelmaan Alien siapa lagi kalau 
bukan Kim Taehyung ? Yang kini sedang menggaruk 
tengkuknya kikuk dan kembali menampilkan cengiran 
kotaknya 


"Umm, maksudku Kookie, Hyung," 


"Ohh Kookie..sudah bangun, baru saja, tadi Hyung yang 
membangunkannya, mungkin saat ini ia sedang mandi," 


Taehyung mengangguk anggukkan kepalanya setelah 
mendengar penuturan Seokjin 


"Kau sudah mandi Tae ?" 
"Eoh ? Sudah Hyung ,baru saja.. Nih lihat, rambutku basah," 


Taehyung menunjukkan rambut Pinknya yang basah karena 
ia habis mandi, bahkan masih sedikit meneteskan air 


Seokjin mengangguk kemudian tersenyum tipis 


"Yasudah Hyung mau melanjutkan menyiapkan makan 
malam, oh ya dimana Jimin dan Yoongi ?"tanya Seokjin 
karena tak melihat sosok adik bantat nya diantara yang 
lainnya yang terduduk di ruang tengah dorm mereka, minus 
Yoongi juga 


"Ohh Jimin Hyung, sepertinya masih di dalam kamarnya 
Hyung bersama Yoongi Hyung, tapi ia sudah bangun bahkan 
sudah mandi juga, kalau Yoongi Hyung sepertinya masih 


tidur, karena Jimin Hyung juga sedang berusaha 
membangunkannya," 


Seokjin kembali mengangguk, setelahnya ia melangkahkan 
kakinya menuju dapur, kembali melanjutkan kegiatannya 
sebagai ibu rumah tangga, eh ? Wkwk 


Maksudnya melanjutkan kegiatan memasaknya dan menata 
beberapa masakannya yang telah jadi di atas meja makan 


Sedangkan Taehyung,mengendap endap masuk kedalam 
kamar bayi kelinci, lalu menutup kembali pintu kamar dan 
langsung mengedarkan pandangannya keseluruh penjuru 
kamar bernuansa biru muda ini, dan tidak ada sosok bayi 
kelincinya ? Yang pastinya sedang mandi karena terdengar 
suara gemercik air yang berasal dari kamar mandi 


Ceklek ! 


Pintu kamar mandi pun terbuka lebar, lalu muncullah 
seongok bayi kelinci dengan handuk biru melingkar di 
pinggang putihnya yang kekar, seraya mengusak rambut 
basahnya dengan handuk kecil berwarna pink bergambar 
Cooky, menuju lemari pakaiannya dan tidak sadar kalau ada 
seseorang lain, selain dirinya di dalam kamar yang terduduk 
di single sofa, menatapnya lekat, sehingga sebuah deheman 
keras dan berat mengintrupsinya untuk menghentikkan 
pergerakan tangannya yang akan membuka pintu lemari 
beralih menoleh kebelakang, dan melihat manusia alien 
yang menatapnya dengan kerlingan nakal yang sukses 
membuatnya melototkan mata bulatnya 


"TAE-HYUNG, BYUNTAEEEE" 


Jungkook memekik heboh seraya menutup tubuhnya 
dengan kedua lengannya seperti seorang Yeoja, yang 
bertemu dengan seorang om pedofil, sedangkan Taehyung 
ia malah tertawa terbahak bahak dan terjungkal kebelakang 
saat itu juga 


"Bhahahahaha" 


Jungkook menatap tajam Taehyung dan sinis, seraya 
berjalan kearah tepi kasur nya guna mengambil satu bantal, 
dan melemparkannya kearah Taehyung yang masih tertawa 
dengan posisi yang sama terjungkal kebelakang dengan 
kedua kaki diatas, dan telak... Bantal yang ia lempar tepat 
mengenai wajah tampan Kim Taehyung yang langsung 
berhenti tertawa, dan membenarkan posisi duduknya, dan 
langsung disuguhkan pemandangan seongok bayi kelinci 
yang menatapnya kesal 


"Hehe mian Kookie-ya," 


Taehyung menunjukkan cengiran kotaknya menatap kelinci 
gembul itu, sedangkan Jungkook membalasnya dengan 
tatapan mendeliknya, kemudian beralih membalik tubuhnya 
kembali berjalan kearah lemarinya dan membukanya, 
mengambil satu kaos oblong lengan panjang berwarna 
hitam dengan bertulisan "Puma" di depannya, lalu 
mengambil satu celana pendek selutut berwarna putih, tak 
lupa dnegan dalaman, dan berjalan masuk kembali kedalam 
kamar mandinya tanpa melirik manusia Alien yang masih 
melihat gerak geriknya,, 


Jungkook kembali keluar dari dalam kamar mandi dan telah 
tampan nan imut lengkap dengan kaos oblong dan celana 
nya yang sudah terpakai di tubuhnya, berjalan menghampiri 
manusia alien itu 


"Hyung, kalau masuk itu, ketuk pintu dulu bisa tidak sih 
?!"ketus bayi kelinci seraya bersidekap dada dan 
tatapannya sinis menatap yang lebih tua 


"Tadi, Hyung, sudah mengetuk pintu Kookie, tapi kau tidak 
menjawab,"ujarnya 


"Benarkah ?, Hyung tidak berbohong kan ?"tanya Jungkook 
dengan tatapan penuh selidik 


Taehyung mengangguk polos 


Bohong padahal dia masuk secara mengendap endap, tapi 
apalah daya ia tak ingin di makan habis habisan oleh 
jelmaan kelinci gendut itu, batin Taehyung 


"Hah, baiklah baiklah.. Jadi Hyung ngapain masuk ke kamar 
Kookie," 


"Ingin saja, lagian kan Hyung sudah biasa masuk ke 
kamarmu," 


Jungkook berdehem pelan, sebagai jawaban 
"Kajja keluar bayi kelinci, kita makan malam,"seru Taehyung 
"Kajja Hyung," 


Keduanya bersama sama beranjak dari duduk, berjalan 
beriringan keluar dari dalam kamar si bayi, tak lupa 
menutup pintunya kembali, melangkahkan kaki mereka 
keruang makan, dimana Seokjin tengah menata semua 
masakan yang ia buat untuk semuanya 


"innie Hyung, perlu bantuan Kookie tidak ?" Jungkook 
bertanya seraya memiringkan kepalanya kesebelah kanan 


dengan lucu dan menatap Seokjin dengan pandangan mata 
yang berbinar polos 


Seokjin mendongkak, dan menatap Baby Kookienya yang 
masih berdiri bersama Taehyung 


"Tidak perlu Baby, ini sudah selesai," 


Jungkook mengangguk anggukan kepalanya lucu, 
sedangkan Taehyung menatap si bayi dengan pandangan 
gemas, ingin mengunyel unyelnya 


"Berhentilah mengangguk anggukan kepalamu seperti itu, 
kau jadi seperti mainan yang ada di dalam mobil,"celetuk 
Taehyung 


Sedangkan Jungkook yang mendengar itu hanya 
mendengus kesal menghentakkan kakinya lucu, dan 
berjalan menghampiri kursi meja makan, lalu terduduk 
dengan brutal, melihat itu Taehyung terkekeh pelan seraya 
menggelengkan kepalanya dan ikut terduduk di samping 
Jungkook yang memandangnya sinis 


"Kalian tunggu disini, Ayung panggil yang lain dulu," 
Jungkook dan Taehyung mengangguk 


Seokjin berjalan keruang tengah Dorm mereka, 
menghampiri dongsaengdeulnya yang terduduk disana 
menonton siaran di Televisi 


"Namjoonie, Hoseokie.." 


Merasa terpanggil, Namjoon dan Hoseok pun menoleh ,dan 
mendapati Seokjin yang berdiri di dekat mereka 


"Ne Hyung, Mwo?" 


"Pergilah ke dapur, Hyung sudah memasak, Hyung akan ke 
kamar Yoongi dan Jimin sebentar," 


Namjoon dan Hoseok mengangguk, lalu tersenyum tipis dan 
beranjak dari duduk mereka, tak lupa mematikan Televisi 
kemudian berjalan ke dapur, sedangkan Seokjin 
melangkahkan kakinya ke kamar Yoongi dan Jimin dengan 
tergesa 


Saat sudah sampai di depan pintu kamar tersebut, tanpa 
basa basi, ia langsung saja membuka pintu itu dengan asal 
tak lupa menampilkan wajah datarnya, berjalan masuk 
kedalam kamar, dan bisa dilihat Jimin yang masih berusaha 
membangunkan Yoongi yang masih tertidur, 


"innie Hyung ?!" Ucap Jimin saat melihat pintu terbuka dan 
menampilkan wajah tampan Ayungnya 


"Masih belum bangun Chim ?"tanyanya 


Jimin menggelengkan kepalanya sedangkan Seokjin 
menghela nafasnya kasar dan berjalan semakin mendekat 
kearah Jimin dan Yoongi yang masih tertidur, seraya bilah 
bibirnya yang mengerutu kesal 


"Selalu saja begini, Jim.. Lebih baik kau keluarlah, dan 
pergilah ke dapur semuanya sudah ada disana, Ayung akan 
membangunkan si tuan Min ini, lalu akan menyusul ke 
dapur juga," 


Jimin mengangguk dan tersenyum lebar sehingga kedua 
mata sipitnya nyaris menjadi segaris 


"Ne Hyung, cepatlah kami menunggu," 


Seokjin mengangguk dan mengambil ancang ancang untuk 
membangunkan si kulit pucat, sedangkan Jimin ia sudah 


berlalu menuju dapur 
1 
2 
3 


"MIN YOONGI, BANGUNLAH... APA KAU INGIN TERTIDUR 
TERUS SEPERTI ORANG MATI ?!, KALAU TIDAK BANGUN JUGA 
AKU AKAN MELEMPARMU KE KUTUB UTARA SEKARANG JUGA 
?!"teriaknya kencang 


Sampai terdengar keluar kamar, membuat para adiknya 
yang berada di dapur tergelonjak kaget, dan Hoseok hampir 
saja terjungkal dari kursinya, sedangkan Namjoon mengelus 
dadanya karena kaget, sedangkan Taehyung dan Jungkook 
melototkan matanya lebar mendengar teriakan Seokjin yang 
luar biasa itu 


"Hah, ba-baiklah Ayung, aku bangun, aku bangun," 


Ya itu Yoongi, mendengar teriakan Seokjin baru saja, 
membuatnya langsung terduduk  dikasurnya, dan 
memasakan mata sipitnya terbuka lebar, ia tak ingin 
tertidur lagi dan juga tak ingin di lempar ke kutub utara 


"Baguslah, cepatlah cuci muka mu, setelahnya langsung ke 
dapur, Hyung semakin lapar gara gara kau,"ketus Seokjin 
dan berlalu dari sana dengan wajah kesalnya menuju dapur 
dan teruduk di samping Namjoon, 


Lalu Yoongi yang langsung berlari dan masuk kedalam 
kamar mandinya, membasuh wajah putihnya setelahnya ia 
kembali berlarian keluar dari kamarnya menuju dapur dan 


terduduk asal di samping Jimin yang kini terkikik geli 
melihatnya 


"Mau Ayung, di lempar ke kutub utara ?"bisiknya dan masih 
dengan tertawa kecil membuat Yoongi mendengus kesal 


"Oke makanlah, Ayung tahu kalian sudah sangat lapar 
karena menunggu si tuan Min yang suka tidur,"celetuk 
Seokjin 


Semuanya mengangguk tekecuali Yoongi yang kembali 
mendengus kesal, 


See you the next part Baby Kookie ! Dont forget to 
give a voment and koment, 


Gomawo 


5.BTS Love Yourself in Seoul 
Happy Reading 


Mentari pagi pun terbit, bersamaan dengan hari yang di 
nanti pun tiba, di sebuah Dorm mewah berlambangkan 
sebuah rompi anti peluru, bertuliskan Bangtan Sonyeondan, 
ketujuh member ini tengah bersiap siap dengan pakaian 
mereka masing-masing, dan telah rapi juga sangat tampan, 
mengingat hari ini adalah hari dimana mereka akan 
menampilkan beberapa lagu mereka di sebuah konser yang 
mereka adakan di Seoul, 


Ini adalah konser kesekian kalinya bagi mereka, juga sering 
di beberapa negara lainnya. Namun, tetap saja mereka akan 
merasa kegugupan yang luar biasa, menyambut sebegitu 
banyaknya pengemar mereka, yang menanti akan 
kehadiran mereka, dan meneriaki nama mereka membuat 
mereka menjadi lupa apa itu yang namanya rasa gugup, tak 
jarang ketujuh pria ini menampilkan senyum menawan 
mereka yang mampu membuat semua orang menatap 
kagum dan terpesona akan rupawan mereka 


"Ayo, semuanya kita akan segera berangkat,PD Nim sudah 
menunggu kita, apa kalian sudah siap ?"ujar Namjoon 
,karena dia adalah leadernya 


Semuanya mengangguk 
"Sangat siap," 


Lalu bersama sama mereka melangkah keluar dari dalam 
Dorm mereka mengingat waktu yang mereka miliki tak 
banyak, 


Saat sudah sampai di luar, mereka langsung menghampiri 
dua mobil mewah berwarna hitam metalik, masing masing 
dari mereka berbagi untuk masuk kedalam dua mobil itu, di 
dalam mobil pertama terdapat Shi Hyuk yang sedang 
bersandar nyaman di kursi penumpang, menatap mereka 
dengan senyuman mengembang, dan di sampingnya 
terdapat seorang supir yang memang menjadi 
kepercayaanya 


"Masuklah, semua penggemar kalian sudah 
menunggu,"ujarnya 


Sontak saja mereka menganggukkan kepala mereka dengan 
semangat 


Lalu masuk kedalam masing masing kedua mobil itu, 
kemudian melaju dengan kecepatan sedang, mengingat 
mereka harus berhati hati walau termakan waktu 


aaa 


Mereka pun sampai di tempat yang dituju, di depan mata 
mereka terdapat sebuah spanduk yang sangat besar dan 
terdapat foto mereka bertujuh yang sedang tersenyum 
manis, lalu ada sebuah tulisan Bangtan Sonyeondan,In 
Seoul's Concert, Love Yourself, speak yourself. 


Lagi-lagi mereka tersenyum lebar tak sabar mendengar para 
penggemar mereka yang meneriaki nama mereka 


"Ayo kita masuk, lima menit lagi kalian akan tampil, dan 
lima menit itu kalian bersiaplah kembali di backstage 
Arasseo ?"ucap Shi Hyuk (mengerti) 


Mereka kembali mengangguk, dan berucap 
"Arasseo.PD Nim," 


Lalu melangkah masuk lebih dalam kedalam gedung itu, 
dengan langkah mantap, 


Lima menit berlalu 


Kini ketujuh member Bangtan saat ini sudah berdiri tegap di 
belakang aula panggung yang luar biasa megah dengan 
pandangan mata yang memancarkan binar bahagia 


"Baiklah, inilah yang kita semua nanti kan, BANGTAN 
SONYEONDAN !" ujar pembawa acara di konser mereka 
kali ini dengan semangat 


Mereka melangkahkan kaki dan menginjakkan lantai 
berkeramik hitam dengan kuat dan gagah menuju 
panggung yang menanti mereka untuk di pijakkan, 


Saat telah sampai diatas panggung, tak dapat dipungkiri, 
ada sangat banyak penggemar mereka di depan sana dari 
ujung ke ujung stadium dan berkemungkinan besar ada 
juga yang berasal dari berbagai macam negara, dan ini lah 
suatu kebahagiaan terbesar untuk mereka, penggemar yang 
mereka namakan dengan kata ARMY yang akan senantiasa 
mendukung mereka 


Tak sungkan mereka menyapa para penggemar mereka 
yang sedang mengacungkan Army Bomb, memberikan 
lambaian tangan di setiap penjuru, tersenyum lebar dan 
juga memberikan Flying Kiss maka itulah yang menjadi 


alasan untuk para Army berteriak heboh, menyerukan 
masing-masing nama member yang menjadi Idola mereka 


Ketujuh Namja ini bediri dan bersiap mengambil posisi 
mereka masing masing, semua lampu pun di matikan, 
membuat para penggemar mereka menyalakan Army Bomb 
yang mereka pengang dengan semangat, dan untuk lagu 
pertama yang mereka tampilkan adalah sebuah lagu mereka 
yang berjudul JDOL, musik pun mulai terdengar dan sangat 
menggema, beriringan dengan mereka yang mulai 
menggerakan tubuh mereka sesuai irama dan juga sesuai 
dengan konsep Dance mereka, bernyanyi secara bergilir 
sesuai dengan lagu dan memang sesuai bagian mereka, 
bernyanyi dan menari diiringi lagu juga diiringi dengan 
suara teriakan para Army karena itu menjadi semangat 
tersendiri untuk mereka, hingga lagu itu pun berakhir 


Dan menampilkan lagu kedua yang berjudul Fake Love lalu 
Airplane pt 2, dan masih banyak lagi lagu-lagu yang 
mereka nyanyikan , yanh merupakan bagian dari Album 
terbaru mereka dengan nama Love Yourself ini, 
menyanyikan lagu tersebut hingga akhir, dan berakhir juga 
dengan suara teriakan Army dan tepukan tangan meriah 


Tak pernah terbayangkan oleh mereka bertujuh bahwa 
perjuangan mereka membuahkan hasil yang luar biasa di 
detik ini, mengingat dulu mereka bukanlah siapa siapa, kini 
menjadi siapa siapa, di kenal di seluruh dunia, bangga, 
itulah yang mereka rasakan, jerih dan peluh keringat 
mereka dan perjuangan mereka kini terbayarkan, 
menjadikan suatu kesenangan dan kebangga tersendiri 
untuk mereka, dan berkat mereka yang saling merangkul 
satu sama lain tanpa kenal lelah 


Konser mereka kali ini di akhiri dengan ucapan terimakasih 
banyak kepada penggemar mereka, dan mereka juga 


memberikan kesempatan untuk para penggemar mereka 
memberikan tanda tangan mereka, juga berselfie ria, karena 
itu merupakan hadiah kecil dari mereka untuk para 
penggemar mereka yang selalu ada disisi mereka 


"Thank you to all the Army who were present at our concert 
this time, very very thank you, we all love you always,"ucap 
Namjoon 


Dengan sebuah mic yang masih ia genggam, karena 
diantara mereka bertujuh hanya dialah yang paling fasih 
berbicara dalam bahasa inggris 


Lalu berganti dengan yang lainnya yang berucapkan dalam 
bahasa korea, bahasa negara mereka, kemudian berucap 
secara bersamaan 


"Ulileul Saranghae, Neoleul Saranghaenun  Ulido 
Machangajiya, Army," “(tetaplah mencintai kami,begitupun 
kami yang juga mencintai kalian Army) 


Hanya itulah kata-kata yang mampu mereka ucapkan untuk 
mendeskripsikan bagaimana perasaan mereka, diiringi 
senyuman manis mereka. 


ak 


"Hah, aku lelah sekali,"gerutu sang maknae, 

Siapa lagi kalau bukan Jeon Jungkook yang kini sedang 
bersandar nyaman di sofa empuk yang terdapat di ruang 
tengah Dorm 


"Sebaiknya kalian semua beristriahatlah di kamar 
kalian"ucap Shi Hyuk, 


Ya saat ini mereka sudah kembali ke Dorm mereka di temani 
Shi Hyuk yang biasa mereka sebut PD Nim 


Mereka baru saja habis makan siang di sebuah Restaurant 
mewah sebelum kembali ke Dorm mereka 


"Ya baiklah, PD Nim,"jawab mereka serentak 


"Okey, kalau begitu aku akan kembali ke kantor BigHit, dan 
ingat tetaplah selalu jaga pola makan kalian juga kesehatan 
kalian, ah satu lagi aku akan mengirim satu pelayan disini, 
mungkin mulai besok, mengingat jadwal kalian sangat 
padat, dan pasti kalian tidak terlalu sempat mengurus Dorm 
ini, yang merupakan rumah bagi kalian,"ujarnya panjang 
dan tersenyum lebar di akhirnya 


"Benarkah ?"tanya Hoseok 
Shi Hyuk mengangguk dengan senyum yang tak pudar 


"Ya, aku tidak ingin kalian jatuh sakit, karena terlalu 
berkerja keras," 


"Ah Kamsahamnida PD Nim," terimakasih) 
Lagi-lagi mereka berucap secara bersamaan 


"Yaiklah, aku pulang, selamat siang dan selamat 
beristirahat,"ujarnya lagi 


"Selamat siang PD Nim," 


Kemudian Shi Hyuk melangkah kan kakinya keluar dari 
Dorm mereka di temani oleh Namjoon yang mengantarnya 
sampai Basemant, memberikan senyum manisnya dan 
kembali melangkah masuk kedalam Dorm untuk beristirahat 


"Kalian istirahatlah,"ucap Namjoon pada mereka 


Lalu semuanya melangkah masuk kedalam kamar masing- 
masing dengan langkah gontai karena merasa sangat lelah, 


Namun, perasaan lelah itu hanyalah sementara bagi 
mereka, karena bagi mereka itu.. lelah adalah sebuah angin 
lalu yang mereka rasakan, yang terpenting adalah 
kebahagiaan mereka itu segalanya 


Bagaimana ? 
Vote, comment ? 
Gomawoyo 


Nulis part kali ini, buat gue berasa ada di tengah tengah 
konser mereka, haduhhh gabisa bayangi gimana gue hadir 
dna nonton konser mereka secara live, ahh mungkin bukan 
hanya berteriak histeris kali yah ?  Aaaaaaaa 
pengennnnnnnnn kalian pengen ga sih hadir di konser 
mereka ? Teriak teriak nama bias kalian ? Gue pengen 


Baby Kookie ? 
11 Mei 2019 


Gomawo Not An U pdate 


Annyeonghaseyo chingu 


Gue cuma mau bilang terimakasih banyak, buat kalian yang 
udah baca Ff ini terus buat yang kasih vote nya juga, 
terimakasih.. Juga maaf banget gabisa balas komentar 
kalian satu satu, intinya mah makasih buat yang udah suka 
sama Ff ini, buat komentar positifnya yang buat gue jadi 
lebih semangat, terus terimakasih buat yang udah tambahin 
Ff ini ke Reading List nya, itu bener bener buat aku 
seneng, karena artinya kalian semakin suka ya kan ? 


Hmm itu aja sihh, buat next Update nanti ya, karena gue 
lagi ketik hehe, gatau hari apa Up nya intinya bakal di next 
secepatnya kok, sekali lagi, gomawoyo, saranghae 


6. Pesan Group 97Line 


Happy Reading 


Hari-hari pun berlalu, mereka terus di sibukkan dengan 
aktifitas mereka seperti biasanya, dibanjiri panggilan dari 
beberapa Channel TV untuk hadir disebuah acara, seperti 
Talkshow dan sebagainya, tak jarang membuat mereka tidak 
pernah merasa lelah, walau setiap saat itu terus mereka lalui 
dan beristirahat jika sempatnya saja 


Sudah begitu banyak kebanggaan tersendiri yang mereka 
dapatkan, sepeti sebuah piala dan penghargaan lainnya, 
membuat mereka semakin semangat dan pantang 
menyerah 


Hyungie— panggil sang Maknae, 


Yaitu Baby Jungkookie, yang sedang menatap layar 
ponselnya dengan mata bulatnya yang semakin melebar 
berbinar menggemaskan 


Lantas mendengar panggilannya itu, semua Hyung nya 
menoleh kearahnya dengan pandangan berbeda-beda, 
karena saat ini mereka sedang terduduk santai juga nyaman 
di sofa ruang tengah Dorm mereka di temani berbagai 
macam cemilan dan minuman kaleng, yang sempat di beli 
oleh Namjoon dan Seokjin 


Kenapa Kookie ? sahut Seokjin mewakilkan 


Ahh, ini Hyung, tadi aku baru saja mendapatkan pesan, 
kalau nanti malam tepat Pukul delapan malam akan ada 
acara 97 Line, eumm apa aku boleh hadir ? tanyanya ragu, 
mengigit bibir tipisnya bagian bawah pelan 


Sebab jarang sekali ia berkumpul dengan teman 97Line 
nya, bukan dia tapi semua nya memang tidak sempat, jadi 
karena ini akan ada acara lagi jadi ia sangat ingin ikut 
berkumpul dan bertemu dengan teman Group Kpop lainnya 


Mendengar ucapan sang Maknae, mereka semua 
mengernyitkan alis mereka, lalu sedetik kemudian 
senyuman mereka pun mengembang 


Tentu saja boleh Kookie seru Seokjin lantang 


Sontak saja Jungkook langsung menatap Hyungnya itu 
dengan mata bulatnya yang berbinar-binar senang kembali 
seakan ia baru saja mendapatkan sebuah hadiah 


Benarkah ? tanyanya 


Tentu saja, nanti Ayung yang akan bilang pada PD Nim kali 
ini Namjoon yang menjawab 


Eoh ? Gomawoyo Namjoonie Hyung 


Setelah berucap itu, Jungkook memekik girang kemudian 
beranjak dari duduknya dan melompat-lompat kecil 
layaknya anak kelinci yang baru saja terlepas dari 
kandangnya, membuat semua Hyung nya menatapnya 
gemas dan ingin sekali memakan sang maknae bulat-bulat 


Aku bersiap-siap dulu Ayung 


la kembali berujar dan melangkahkan kaki jenjangnya 
menuju kamar tercintanya dengan riang, lalu masuk 
kedalam dan bersiap, dimulai dari mandi terlebih dahulu, 
meninggalkan para Hyungdeulnya yang kini hanya bisa 
menggelengkan kepala mereka 


Senang sekali dia, bisa berkumpul dengan teman Group 
97Line nya celetuk Taehyung 


Dengan pandangan mata tajamnga yang tak lepas kearah 
pintu kamar Jungkook yang sudah tertutup dengan rapat 


Biarkan saja, ia hanya rindu dengan teman-teman yang 
seumuran dengannya, lagi pula 97L sangatlah jarang 
mengadakan acara untuk berkumpul 


Lagi-lagi Namjoon yang berucap dengan nada tegas nya 
dan penuh pengertian 


Sepuluh menit pun sudah berlalu 


Kini Jungkook pun telah siap bahkan sangat siap dan rapi 
sekali serta wanginya yang khas sekali seperti bayi, kemeja 
putih yang ia kenakan melekat sempurna di tubuh 
tegapnya, dan membiarkan dua kancing teratas kemeja nya 
terlepas, agar ia semakin terlihat tampat dan mempesona, 
kalau kata Jungkook sih Manly, melapisi kemejanya dengan 
Blazer berwarna hitam dan memakainya 


Mengacak surainya secara acak agar terlihat seksi katanya 


Lalu bergerak menghampiri rak sepatunya yang berada di 
samping pintu kamarnya, memilih salah satu sepatu 
koleksinya, mata bulatnya menelusuri setiap sepatu 
miliknya dimulai dari Sneakres, Fantofel, Dan sebagainya 


Karena penampilannya saat ini adalah Formal maka ia 
memilih sepatu Fantofel kesayangannya yang berwarna 


hitam pekat berkilau 


Memakainya di kedua kaki jenjangnya yang putih dan 
kembali merapikan pakaiannya, meraih Tuxedo nya 
berwarna hitam yang terletak di kasur nya, lalu 
memakainya, menepuk nepuk nya kecil dan tersenyum 
kelinci di depan cermin besarnya 


Meraih ponsel mahalnya, dan membawanya di 
genggamannya.. Melangkah keluar dari kamar tercintanya 
dengan tersenyum yang teramat lebar sekali sangat 
menggemaskan untuk di lewatkan 


Menutup kembali pintu kamarnya dengan rapat, dan 
berjalan santai menuju ruang tengah Dorm mereka yang 
hanya terdapat Yoongi Hyungnya saja yang sedang tertidur 
dengan pulasnya dan Jungkook hanya tersenyum kecil 
melihatnya, karena Hyungnya satu itu suka sekali dengan 
yang namanya tidur layaknya Puteri Tidur katanya 


la menoleh kearah dapur yang terdengar sangat berisik 
sekali, dan ia yakin sekali jika Jinnie Hyungnya itu sedang 
memasak makan malam dan sayang sekali ia tak bisa ikut 
karena sebentar lagi ia akan pergi. 


Melangkah kearah dapur dan mengintip dengan 
menyembulkan kepalanya dan melihat Seokjin disana 


Jinnie Ayung ? cicitnya 


Seokjin yang sedang berkutat dengan alat masaknya 
menoleh dan tersenyum gemas melihat Jungkookie nya 
menyembulkan kepalanya saat memanggil dirinya 


Kookie sudah siap ternyata ? Dimana Namjoonie nya ? 


Umhh Joonie Hyung. Mungkin sedang berbicara dengan PD 
Nim Hyung jawabnya 


Dan terduduk disalah satu kursi meja makan melihat Seokjin 
yang kembali sibuk memasak 


Nanti pukul berapa selesai acaranya Kookie ? tanya Seokjin 
kembali 


Hanya sampai pukul dua belas malam Hyung 


Ah benarkah ? Larut sekali.. Apa kau tidak akan mengantuk 
nantinya ?, bayinya Ayung kan cepat sekali mengantuk 
goda Seokjin saat meletakkan hasil masakannya di atas 
meja 


Jungkook mengerucutkan bibir tipisnya sebal 
Aku kan bisa menahannya Hyung pekiknya kesal 


Seokjin mendengarnya hanya terkekeh kecil dan gemas 
sekali melihat bayi kelinci besar di hadapannya saat ini 


Kookie ? Apa kau ingin makan terlebih dahulu ? tawar 
Seokjin 

Yang ikut duduk di hadapan Jungkook ah lebih terpatnya 
bersebrangan dengan Bayinya itu 


Tidak Hyung,saat Joonie Hyung sudah selesai berbicara 
dengan PD Nim di telepon Kookie ingin langsung berangkat 
saja, karena sebentar lagi dimulai acaranya 


Jungkook menjawab sesekali melirik jam tangan hitam yang 
melekat di pergeleangan tangan kirinya yang putih 


Kookie ? Kajja kita berangkat sekarang 


Dan ya, itu adalah suara Namjoon, ia baru saja selesai 
berbicara dengan Shi Hyuk di telepon untuk meminta izin 
agar Jungkook di perbolehkan pergi 


Eoh ? Jja Hyung, Kookie tidak sabar 


Jungkook semangat sekali dan sangat kentara sekali jika ia 
merasa senang, selanjutnya raut wajah nya berubah 
menjadi sedih 


Kookie kenapa ? tnya Seokjin 


Eumh Hyung, i-itu apa Namjoonie Hyung tidak mau makan 
malam terlebih dahulu ? cicitnya pelan sekali, 


Menyatukan kedua jemari telunjuknya di depan dada 
membuat Seokjin dan Namjoon yang melihatnya merasa 
sangat gemas sekali, sampai sampai keduanya dengan 
kompak mengigit bibir dalam mereka menahan gemas agar 
tak mengunyel unyel pipi gembil Jungkookie mereka 


Tidak apa Kookie, Hyung akan makan setelah mengantar mu 
saja, ayo kita berangkat sekarang, dan Jinnie Hyung, aku 
mengantar Kookie sebentar dan jangan lupa bilang pada 
semuanya jangan habiskan makan malamnya , sisa kan 
untukku, aku dan Jungkook pergi ujar Namjoon panjang, 
Seokjin menanggapinya dengan anggukan pelan 


Jungkook pun langsung berdiri dari duduknya mengecup 
pipi kiri Seokjin yang tersenyum lembut saat merasakan 
benda kenyal yang mengecup pipi kirinya, Jungkook 
melambaikan tangannya pada Seokjin pelan yang masih 
tersenyum lalu mengikuti Namjoon dari belakang yang 
sudah berjalan terlebih dahulu menuju pintu, samar-samar 
mereka mendengar jika Seokjin mengucapkan kata 


Hati hati kalian 


Baby Kookie ? 


Lama banget ya ga update guenya, sumpah bingung 
soalnya, jadi ya segini doang, Vote Comment jangan lupa ! 
Terimakasih 


05 February 2020 


7. Sampai jumpa lagi Spesial 97Line 


Happy Reading 


Kini Jungkook dan Namjoon sudah berada di depan gedung 
besar yang menjulang tinggi yaitu sebuah Hotel mewah 
yang terdapat di Seoul, tempat Acara 97Line diadakan 


Jungkook pun turun dari dalam mobil setelah mengucapkan 
terimakasih pada Hyungdeulnya itu dengan tangan kirinya 
yang membawa tas kamera miliknya, dan memberi kecupan 
kecil pada pipi kiri Namjoon yang tersenyum manis padanya 


Melambaikan tangan buntalnya pada mobil Hyungnya yang 
telah berjalan menjauh dari pandangannya 


Jungkook berbalik dan melangkah masuk kedalam 
Hotel,menelusuri Basemant Hotel dengan santai sesekali 
bersiul ringan menuju sebuah Lift dan masuk kedalam, 
setelahnya ia memencet tombol angka lima dimana semua 
teman-temannya menunggu 


Jungkook menyandarkan punggungnya pada dinding Lift, 
sesekali berkaca membenarkan tatanan surai hitam 
pekatnya, lalu mengedip-ngedipkan mata bulatnya dengan 
lucu seakan ia gemas sendiri dengan dirinya 


Lalu terkikik kecil saat menyadari jika kedua pipinya 
semakin berisi saja, apakah ia harus meniruskannya saja ya 
? Heum sepertinya iya 


Tanpa di sadarinya Lift yang ia masukki telah berhenti, 
artinya ia telah sampai di lantai lima bukan ? 


Lift pun terbuka lebar secara perlan dengan Jungkook yang 
melangkah keluar dari dalam Lift menatap pintu coklat 
besar yang berada tidak jauh darinya yang ia yakini itulah 
tempat yang ingin ia tuju, dengan pasti Jungkook 
melangkah mantap, berjalan lebih mendekat pada pintu 
besar itu, setelah sampai langsung saja ia meraih gagang 
pintu tersebut dan mendorongnya pelan, hingga sebuah 
musik dengan alunan yang lembut membuatnya tenang 
itupun masuk dan menyapa indera pendengarannya, 
membuka pintu tersebut semakin lebar dan membuat 
semua yang berada di dalam menoleh kearahnya dengan 
senyuman mengembang melihat siapa yang telah sampai 


"Jungkookie !"pekik salah satu temannya nyaring 


ak 


"Astaga, aku tidak menyangka kita semua bisa berkumpul 
lagi seperti ini"ujar salah satu teman Jungkook bersurai 
Blonde 


Bermata sipit yang bahkan hampir mirip dengan mata Jimin 
Hyungnya itu yang bernama lengam Kim Yugyeom salah 
satu member dari Boy Group GOT7, temannya 


"Aku bahkan juga merasakan hal yang sama seperti yang 
kau bilang Gyeom"celetuk satu temannya lagi 


Bersurai Hitam, yang jika kalian tahu namanya kalian pasti 
selalu melihatnya di Drama-drama romantis yang bahkan 
selalu ada dirinya sebut saja ia dengan nama Cha Eun Woo 
salah satu member dari Boy Group ASTRO yang memilikki 
dimple yang bahkan membuatnya sangat tampan 
mengingatkan Jungkook pada Hyungdeu/nya Namjoon 


"Baiklah, kesempatan yang kita punya kali ini jangan tersia- 
sia kan, lebih baik kita nikmati saja acara kita kali ini guys 


pu" 
. 


Seru pria bersurai merah yang memilikki mata tajam dan 
sayu secara bersamaan yang berasal dari Thailand sebut 
saja ia dengan nama Kunpimook Bhuwakul / Bambam salah 
satu member dari Boy Group GOT7 juga sama seperti 
Yugyeom 


"Ayoo kita kesana disana ad- 
"-Tunggu.. Dimana DK, Jaehyun, dan Xuxu?"tanya Jungkook 


Menyela ucapan Yugyeom dan menatap satu-persatu semua 
teman-temannya yang kini mengelilinginya dengan tanya 


"Ohh.. DK sedang ke kamar mandi sebentar Kook buang air 
kecil, lalu Jaehnyun dan Xu Ming ikut dengannya untuk 
bercermin katanya" 


Salah satu teman Jungkook kembali menjawab, pria dengan 
surai Dark Brown yang memiliki mata tajam setajam elang 
bernama Kim Mingyu dari Boy Group Seventeen siapa yang 
tak kenal dengannya pria yang memiliki senyuman manis 
yang mampu memikat siapa saja yang menatapnya, dan 
mengakhiri ucapannya dengan terkekeh kecil 


Jungkook mengangguk ria membalas ucapan temannya 
yang bernama Mingyu itu lalu berceletuk gemas 


"Mingyu semakin tampan saja eoh? Beri Kookie tipsnya" 
ujarnya 


Dan yang lain hanya terkekeh saja dengan ucapan Jungkook 
yang menurut mereka lucu itu, apa pria yang memiliki gigi 
kelinci di depan mereka ini tidak sadar dan tidak berkaca ? 
Bahwa ia bahkan memilikki segalanya.. Fostur tubuh 
ideal,tinggi yang pas, memilikki kaki yang jenjang,tampan, 
manis, menggemaskan, pipi tembam, mata bulat yang 
cantik, dan putih.. Perfect bukan ? 


"Kau bahkan lebih tampan dariku Kook"rutur Mingyu seraya 
tersenyum tampan 


"Apa.. aku, Jaehyun, juga The8 ketinggalan sesuatu ?"sela 
pria tampan bersurai Dark Purple yang mempunyai rahang 
sangat tegas 


"DK ?!"pekik Jungkook nyaring 


Ya, itu adalah nama Namja bersurai Dark Purple yang baru 
saja datang menghampiri mereka yang bernama lengkap 
Lee Seokmin dengan nama Panggung DK atau Dokyeom 
salah satu member Boy Group Seventeen juga, yang saat ini 
tengah tersenyum sangat manis 


"Oh Annyeong Bunny"sapanya 


Pada Jungkook membuat Jungkook tersenyum lucu, ia 
senang sekali kalau DK memanggilnya begitu 


"Jaehyun,Xuxu ?"seru Jungkook 


Kedua Namja yang ia serukan memberi senyum tampan 
pada Jungkook 


"Annyeong Kook-ah"sapa Jaehyun atau Jung Jae Hyun 
member Boy Group NCT dan Jungkook tersenyum kelinci 
menanggapinya 


"Kookie-ya? -"panggil Xu Ming Hao , menggantung 
ucapannya.. 


Yang dari tadi di seru oleh Jungkook dengan nama Xuxu, 
lantas saja Jungkook mengerjapkan matanya berbinar 
melihat semua temannya hadir seperti ini 


"-Long time no see ?"lanjutnya 


Dan Jungkook kembali tersenyum manis dan mengangguk 
untuk kesekian kalinya bahkan matanya lebih berbinar 
terang 


"Eum apa kalian sadar jika sedari Jungkook tiba disini, kita 
semua dari tadi berbincang terus menerus bahkan sambil 
berdiri seperti ini, apa tidak lelah ? Bagaimana jika kita 
semua duduk saja di bangku-bangku yang melingkari 
sebuah meja bundar yang terdapat di depan panggung kecil 
disana ?"celetuk Cha Eun Woo dengan panjangnya 


Membuat semuanya tersadar jika sedari tadi mereka berdiri 
dan sangat asyik sekali mengobrol dengan cepat Eun Woo 
menarik semua teman-temannya lalu mendorong punggung 
temannya ini menuju bangku-bangku yang terbungkus kain 
berwarna Gold sangat cantik , yang tersusun rapi disana 
seperti yang Eun Woo ucapkan 


Lalu terduduk di masing-masing bangku itu untuk mereka 
duduki dengan semangat , yang diatas meja dihadapan 
mereka saat ini di penuhi berbagai macam makanan 
makanan negara mereka Korea yang nampak sangat lezat 
dengan asap-asap yang menggepul berbau lezat dari 


makanan tersebut memasuki indra penciuman mereka 
membuat mereka seketika merasa lapar 


"Bagaimana kalau kita makan dulu ? Melihat semua 
makanan ini aku jadi merasa sangat lapar"seru Yugyeom 
dengan melas 


"Ku rasa iya"cicit Mingyu 


Dengan segera mereka semua langsung mengambil piring 
kosong diatas meja dan tak lupa mengambil beberapa lauk 
pauk yang sedari tadi membuat mereka lapar, setelehnya 
tanpa aba-aba mereka memakannya dengan semangat 
bahkan Jungkook saja belepotan saat memakan udang saus 
tiram 


"Enak"gumamnya pelan 


Dengan kedua pipinya yang mengembung lucu membuat 
kedua pipinya semakin gembul saja, bahkan semua 
temannya menatap Jungkook gemas dan memekik tertahan 


"Aigo Kookie kau lucu sekali, dan bisakah kau makan pelan- 
pelan, lihatlah ipimu itu hampir meluber, dan kami semua 
takut kau tersedak"celetuk Bambam dengan perasaan 
gemasnya 


"Akhuu t-tidak bwisa Bhamiee , ini enak syekali, seperthi m- 
mwasakannya Jinnie H-hyung "ucapnya tak jelas 


Karena mulutnya penuh dengan makanan dan kembali 
membuat semuanya gemas 


"Astaga Kookie, telanlah dulu makananmu dengan benar 
Eoh baru berbicara.. ya ampun, jika kau tersedak pasti kami 
akan banyak ditanya oleh Seokjin Hyung"omel Bambam 
heboh 


Yang sedari tadi Bambamlah paling nampak heboh karena 
Jungkook bagaimana tidak ? la selalu dibuat gemas oleh 
temannya si pemilik gigi kelinci ini 


Dan dengan segera Jungkook menelan semua makan yang 
ada dimulutnya cepat saat dirasa telah hancur dan meraih 
segelas air putih dihadapannya dan meminumnya sampai 
tinggal setengah gelas 


Membuat semuanya menggelengkan kepala melihat 
tingkahnya itu dan semuanya kembali melanjutkan makan 
mereka yang tertunda oleh kelinci di depan mereka dengan 
santai sampai selesai 


Dan dengan cepat mereka beranjak dari duduk mereka 
serentak dan berlari menaiki panggung di hadapa mereka 
bernyanyi sepuas yang mereka inginkan, menari dan 
kembali tertawa bersama dengan riang karena mereka tak 
ingin menyia-nyiakan momen ini, dan berakhir dengan 
mereka semua yang berfoto bersama meminta salah satu 
waiters Hotel untuk memotret mereka dengan kamera milik 
Jungkook , dan dengan kompak mereka semua tersenyum 
manis dengan masing-masing kedua jari mereka 
membentuk huruf V dan seperti yang kalian kira, sudah 
beberapa banyak foto mereka terabadikan di kamera milik 
Jungkook yang saat ini telah berada di tangan Jungkook lagi, 
lalu berselfie ria dengan ponsel mereka masing-masing 


Lalu Jungkook, Cha Eun Woo, Jaehyun, Yugyeom, Bambam, 
Mingyu,DK, The8. Berjalan beriringan menuju mini 
bartender untuk memesan Soju ya walaupun umur mereka 
semua sudal legal, mereka mana berani untuk menyentuh 
minuman yang memilikki kadar alkohol tinggi seperti 
Wine,dan jenis minuman yang lainnya, yang bahkan mereka 
tak ketahui nama namanya 


Tak terasa waktu yang mereka kira sangat lama teryata 
berputar dengan sangat cepatnya dan seakan ini mimpi 
bagi mereka bagaimana tidak, ini bahkan sudah pukul dua 
belas malam , sudah sangat larut bukan ? Dan dengan 
dengan semangat yang mengebu-gebu mereka berdelapan 
berteriak dengan kompaknya 


"SEE YOU AGAIN !!!""seru mereka di akhiri dengan tertawa 
bahagia dan berpelukan 


"Ku harap kita semua bisa berkumpul lagi seperti ini"seru 
Jaehyun 


Semuanya mengangguk senang dan tersenyum manis dan 
berjalan beiringan keluar dari dalam ruangan yang mereka 
sewa ini untuk berpesta melangkah bersama menaiki 
eskalator menuju lantai dasar Hotel untuk pulang.. 


Di parkiran Hotel terdapat banyak mobil mewah yang 
masing-masing menjemput mereka.. Mata Jungkook 
menyipit saat melihat dua orang Namja dengan tubuh 
tinggi tegap yang memiliki bahu yang sama sama lebar 


"Seokjin Hyung ! Namjoon Ayung !"pekik Jungkook dan 
tersenyum lebar 


Melangkah medekat kearah Hyungdeulnya itu dan mencium 
piri mereka 


Membalik tubuhnya menghadap teman temannya yang 
membungkuk pada Seokjin dan Namjoon yang melakukan 
hal yang sama seperti mereka dan tesenyum manis. 


Jungkook melambaikan tangannya pada semua temannya 
dan tersenyum lebar saat semua temannya juga membalas 
lambaian tangganya 


"Aku duluan ya, kalian semua hati-hati, aku akan sangat 
merindukan ini semua "serunya senang dan dibalas 
anggukan oleh teman-temanya yang juga membalas 
ucapannya tak kalah heboh 


"Kami juga akan sangat merindukan mu Jungkookie" 
"Kami duluan"Seokjin ikut berseru 


Dan semua Namja itu kembali mengangguk dan tersenyun 
lebar 


"Kook, jangan lupa kirim foto foto nya yah di Group !"seru 
Bambam nyaring 


"Baiklah Bammie" 


Jungkook, Seokjin dan Namjoon pun masuk kedalam mobil 
mereka dengan Namjoon yang menyetir dan Jin yang 
terduduk disebelahnya sedangkan Jungkook terduduk di 
belakang yang sepertinya sudah mengantuk melihat ia yang 
menyadarkan kepalanya pada kaca mobil dengan kamera 
miliknya yang masih tergantung dilehernya 


"Katanya bisa menahan kantuk"celetuk Jin dengan pelan 


Yang masih bisa di dengar Namjoon yang terkekeh kecil saja 


Akhirnyaaaaaaaaa.. Huhuuuuuww 


Senang tidak ? 


Ini Chapter panjang lohh, karena khusus untuk 97 Line ! 
Hehe.. 


Baby Kookie ? 
11 February 2020 


Read Please Not An U pdate 2 


Di baca dong, siapa tau sukakk ! Muehehe 


Biar di next nih, Baby Kookie nya ! 


Not An Update 3 


Heheh maaf ya chingu bukan update hohoo, nanti dehh di 
up chapter berikutnya hemm, 


Btw aku udah update chapter selanjutnya untuk Daddy 
Jeon Jungkook, 


Semoga suka kaya sukanya kalian sama book Baby Kookie 
ini ! Hmm 


Nggak ada yang minat ya, ^^ 


8. Ditkuti 


Happy Reading 


Tak terasa sudah satu minggu pun sudah berlalu, membuat 
Jungkook masih membayangkan dimana saat ia kembali 
berkumpul dengan beberapa teman-teman seumuran 
dengannya membuatnya kembali mengulas senyumannya 
saat melihat foto mereka bersama di kamera yang berada di 
genggaman tangan putihnya, mengusap layar kecil 
kameranya dengan senyumannya yang lebar membuatnya 
semakin terlihat tampan dan manis secara bersamaan 


la menatap langit cerah di hadapannya sangat cerah sekali 
bahkan tak ada sedikit pun awan hitam yang mengotori 
langit putih itu 


la menyandarkan punggung tegapnya pada sebuah bangku 
kayu yang berada di taman, taman yang tidak terlalu jauh 
dari Dorm mereka 


Dan Jungkook sengaja pergi ketaman ini sendiri setelah 
meminta izin dengan baik pada Hyungdeulnya agar tidak 
mengkhawatirkannya, karena ia bilang jika ia ‘Aku sudah 
dewasa Hyung !'dengan tegasnya 


Mengingat itu membuatnya terkikik kecil bagaimana saat 
setelah ia mengucapkan kata-kata itu semua Hyungnya 
menatapnya dengan pandangan Shock, terlebih Taehyung 
Hyungnya yang tidak ingin ia pergi sendiri 


Kembali ia menatap kamera kesayangannya, ia ingat sekali 
saat setelah pulang dari acara tersebut ia tertidur di dalam 
mobil menuju pulang, membuatnya mendengus dalam 
tidurnya saat sekilas ia mendengar jika Seokjin Ayungnya 


bilang ia tidak bisa menahan kantuk walau itu adalah 
faktanya 


Esok paginya ia segera menempati janjinya pada semua 
temannya bahwa ia akan mengirimi semua foto yang 
mereka abadikan lewat Group Chat ahh mengingat itu 
membuat Jungkook ingin kembali berkumpul dengan semua 
temannya itu 


Jungkook segera bangkit dari bangku kayu yang ia duduki 
dan mengangkat kamera miliknya di depan wajahnya 
menghadap depan, dan memfokuskan lensa kamerannya 
dengan benar dan memfoto apa yang menurut matanya 
menarik dengan senyum tipisnya kala ia melihat hasil 
jepretannya,dan kembali mengarahkan kameranya 
kemudian mendengus saat wajah seseorang menutupi lensa 
kameranya dengan wajah menyebalkan miliknya dan box 
smilenya yang menurut pandangannya itu sangat konyol 
karena ia berusaha menampilkan ekspresi bodohnya 
menurut Jungkook, jangan lupa sebuah masker hitam yang 
berada di bawah dagunya 


"Tae-tae Hyung !"pekiknya kesal 


Dan yeah, itu adalah Kim Taehyung seseorang yang 
menyebalkan menurut Jungkook kini berdiri tegap di 
hadapannya 


"Kenapa ?"tanya nya santai 
"Kenapa Hyung ada disini ?" 


"Ini tempat umum dan terbuka Kookie-ah berarti siapa saja 
boleh datang kesini"ucapnya dengan suara rendah dan 
berat khas Taehyung sekali 


"Kau pasti mengikutiku Hyung, padahal sudah ku bilang aku 
ini sudah DEWASA "seru Jungkook dengan nada penuh 
penekanan 


"Dewasa dari mananya jika bangun dari tidur saja masih 
harus di bangunkan seperti bayi"ejek Taehyung 


Seraya mendudukkan bokongnya di bangku yang tadi di 
duduki oleh Jungkook yang kini mendengus kesal bahkan 
menghentakkan kakinya di rerumputan yang tak berdosa 


"Kau menyebalkan Hyung ! Dan mengacau pagi 
cerahku"cercanya 


Dengan tatapan mata melotot kearah sosok di depannya ini 


"Kenapa menyalahkan ku ? Aku hanya ingin kemari saja, 
tidak mengacau pagi mu yang cerah ini"ucap Taehyung 
sebal 


Membuat Jungkook semakin membolakan matanya saat 
mendengarkan penuturan Taehyung dengan nada sebal 
seperti itu, kenapa jadi dia yang kesal ? Pikir Jungkook dan 
hanya bisa menghela nafas pasrah 


"Baiklah terserah mu Ayung, aku pulang duluan"final 
Jungkook 


Dan bergegas ingin berlalu dari taman dan kembali 
mendengus kesal saat Taehyung berkata 


"Aku ikut !" 


"Tuh kan , benar kalau Ayung sengaja mengikutiku"ketus 
Jungkook 


Dan Taehyung menghendikkan bahu lebarnya asal dan terus 
mengikuti langkah Jungkook yang terus Saja 
menghentakkan kakinya kesal, terus seperti itu sampai 
mereka tiba di Dorm Bangtan dan masuk kedalam dengan 
wajah tertekuk miliknya membuat semua yang berada di 
Dorm menatap heran kedua Dongsaeng mereka terlebih lagi 
wajah kesal Maknae mereka 


"Kalian kenapa ?"tanya Seokjin 


Yang kini terduduk di ruang tengah Dorm bersama yang 
lainnya minus Yoongi 


"Tae-tae Hyung menyebalkan Jinnie Hyung"seru Jungkook 


Dan dengan wajah merajuknya seakan ia mengadu pada 
ibunya 


Dan kini Seokjin berserta semuanya paham apa 
permasalahan kedua Dongsaeng mereka 


Seokjin berdiri dari duduknya dan menarik Jungkook yang 
masih berdiri di depan pintu bersama Taehyung untuk lebih 
masuk kedalam Dorm mereka dan mendudukan buntelan 
uwu itu di sofa empuk mereka diikuti Taehyung di belakang 


"Itu karena Taehyung mengkhawatirkan mu Kookie"ucap 
Seokjin lembut sekali 


Bahkan ia mengusap sayang surai hitam tebal milik 
Jungkook 


Dan Jungkook hanya diam saja tak menjawab terlalu 
nyaman dengan usapan Seokjin 


"Hey, tak mau bicara dengan Jinnie Ayung eoh ?" 


"Tentu saja mau !"pekiknya 
Membuat Seokjin dan yang lain tertawa kecil mendengarnya 


"Hyung kira Kookie berubah menjadi bisu"celetuk Jimin 
santai, namun mendapatkan tatapan maut semuanya 


"JIMIN ! / JIMINNIE HYUNG !"pekik mereka bersamaan dan 
juga Jungkook 


Bahkan Jungkook menatap tajam Ayung mini nya itu 


Membuat Jimin seketika menciut seakan ia menjadi lebih 
kecil melebihi Yoongi Hyung katanya, andai Yoongi bangun 
dan bisa membaca pikiran Jimin yang secara tidak langsung 
mengatainya, pasti akan ia hajar tanpa ampun 


"Hyung Kookie ke kamar dulu ya"pamit Jungkook 


Beranjak dari duduknya dan semuanya mengangguk, 
namun Taehyung ikut bediri juga 


"Jangan mengikuti ku !"pekik Jungkook 


Saat ia baru mau melangkahkan kakinya menuju kamar 
tercintanya 


"Aku tidak mengikutimu, hanya ingin ke kamar juga, ke 
kamar ku"elak Taehyung 


Padahal niatnya memang ingin mengikuti Jungkook yang 
mood nya hari ini nampak buruk berawal darinya 


Membuat semua Ayung mereka menatap bosan kedua 
Dongsaeng mereka yang selalu ada saja kelakuannya dan 
kembali melanjutkan aktifitas mereka masing masing, dan 
Seokjin berdiri menuju dapur membantu seorang pelayan 
yang dikirim oleh PD Nim waktu itu untuk mengurus Dorm 


mereka jika mereka sangat sibuk 


Baby Kookie ? 
6 March 2020 


Ternyata masih ada aja ya pembaca gelap ! Yang ga 
ngehargain usaha orang heuu 


Not An Update 4 


Halohaaaa chinguuuuu 


Salam rindu dari Kookoo jeon's 


9. Ciuman Pertama 


Happy Reading 


Sesampainya di kamar miliknya, Jungkook tak henti- 
hentinya mengumpat, bahkan di sela-sela umpatannya ia 
menyematkan nama Taehyung, karena ia masih teramat 
kesal dengan seseorang pemilik nama tersebut dengan 
wajah merengutnya 


Membanting tubuh tegapnya di atas kasur empuk 
kesayangannya dan masuk kedalam selimut miliknya yang 
berwarna pink terdapat satu karakter kelinci berwarna pink 
pula, 


Asik bergelut dalam selimutnya tanpa menyadari sepasang 
mata tajam menatap oh tidak lebih tepatnya mengintip dari 
celah pintu kamarnya, membuka perlahan pintu kamarnya 
dan berjalan mengendap-endap masuk seperti maling 


Krakkk ! 


Mendengar suara tersebut Jungkook segera beranjak dari 
acara tidurannya dengan cara melempar asal selimut 
miliknya dan melotot lebar saat seseorang duduk di 
sampingnya dengan senyum tanpa dosa 


Hyung ! Tae-tae Hyung ! Kenapa masuk ke kamar Kookie ! 
pekiknya nyaring 


Seraya berkacak pinggang lalu berdiri di hadapan Taehyung 
dengan garangnya 

Hanya ingin saja, memangnya tidak boleh jika Hyung masuk 
ke kamarmu, biasanya juga kau tak bisa tanpa Hyung balas 
Taehyung 


Tetap saja ! Hyung keluarlah, Kookie ingin sendiri ujar 
Jungkook 


Menghela nafasnya lelah dan kembali terduduk di kasurnya 
tepat di samping Taehyung 


Aniya ! Hyung ingin disini saja, kau kesal karena Ayung, jadi 
Hyung ingin meminta maaf padamu jelas Taehyung melirik 
Jungkook yang diam saja di samping (tidak) 

Mianhaeyo Kookie-ah 


Namun, Jungkook sama sekali tidak memberi reaksi akan 
ucapan Taehyung membuat yang lebih tua menghela nafas 
pelan 


Kookie panggilnya lagi 
Uri Jungkookie dan masih sama 
Baby Kookie 


Yeahh Jungkook menoleh bersamaan dengan Taehyung yang 
kini mengikis jarak, dan hal tak terduga pun terjadi dengan 
cepat disaat Taehyung ingin 


Cup ! 


Mengecup pipi gemil Jungkook, karena yang lebih muda 
menoleh kearahnya bersamaan ia yang ingin mengecup pipi 
Jungkook alhasil bukan pipi yang Taehyung kecup 
melainkan bibir plum Jungkook yang kini sedang 
melebarkan mata bulatnya shock 


Sama halnya dengan Taehyung ia juga membolakan mata 
tajamnya kaget nyaris pingsan akan hal ini dan selanjutnya 
hadiah yang Jungkook berikan membuatnya ingin mati 
segera 


Bughhh ! Duaghh ! 


Karena Jungkook memberinya satu bogeman yang kuatnya 
luar biasa tepat di perut kerasnya bahkan membuat 
Taehyung langsung terjungkal dari kasur dan memekik 
keras dengan Deep Voicenya 


Akhhhhh ! Kookie kenapa memukul Ayung ! Itu tidak 
sengaja bukan di sengaja, karena tadi Ayung hanya ingin 
mengecup pipi mu bukan bibir mu, sungguh ! ujar Taehyung 
setelah memekik kesakitan 


Dan Jungkook menatap Taehyung dengan pandangan 
tajamnya dan kemudian terdengar suara-suara rusuh dari 
luar kamarnya dan di detik berikutnya pintu kamarnya 
terbuka lebar di sebabkan dibanting dengan cara 
mengenaskan, menampilkan wajah rupawan kelima 
Hyungnya yang berbondong-bondong berjalan mendekati 
dirinya dan Taehyung yang kini sedang berdiri seraya 
mengelus-elus bokongnya yang terasa perih 


Kalian kenapa ? tanya Seokjin 


Lalu menatap bingung Taehyung dan Jungkook karena yang 
ditatap menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda 


Taehyung kau kenapa ? seru Jimin saat melihat Taehyung 
yang seperti kesakitan 


Habis di bogem sama buntelan kelinci semok jawab 
Taehyung santai 


Sesekali mendesis sedangkan Jungkook menatap tajam 
Taehyung yang mengatai dirinya Buntelan Kelinci Semok 


Kookie sayang kenapa hmm ? Kookie memukul Tae ? tanya 
Seokjin lembut 


Tae-tae Ayung mencium bibir seksinya Kookie,Jinnie Ayung 
cicit Jungkook pelan 


Namun nadanya terdengar sebal dan  menjeda 
ucapannya,bahkan kedua bola mata bulatnya terdapat 
genangan air yang akan siap tumpah membuat para 
Hyungnya merasa was-was 


M-mencium b-bibir Kookie ? tanya Namjoon tak percaya 


ya ! DAN ITU ADALAH CIUMAN PERIAMANYA KOOKIE 
HYUNGGGG ! ANDWAE MASA TAE-TAE HYUNG YANG 
MENGAMBILNYA ! HUEEEE jeritnya 


Bersamaan air matanya yang ia tahan tumpah begitu saja 
membasahi kedua pipi gembilnya yang kini memerah 
membuat semua Hyungnya berbondong-bondong 


menenangkan Baby Kookie mereka yang menangis kencang 
dan Taehyung yang menatap bersalah kearah Jungkook 
karena ini semua adalah ketidaksengajaan, bukan di 
sengaja membuatnya pasrah saat di tatap menuntut oleh 
Hyungnya seraya menggeleng pelan dan bergumam kata 
Aku tidak sengaja Hyung tanpa suara dan membuat mereka 
menghela nafas kasar bersamaan dengan Yoongi yang 
melangkah keluar kamar untuk kembali ke kamarnya dan 
melanjutkan tidur Tampannya sementara Jungkook suara 
tangisnya tidak mereda yang ada semakin nyaring dan 
seraya memekik frustasi membuat para Hyungnya harus 
mengeluarkan tenaga Ekstra untuk lagi-lagi menenangkan 
Maknae Uwu mereka 


Baby Kookie ! 

Kehilangan ciuman pertamanya dengan tidak etisnya 
hahah, beruntung deh si Tetet ^_^ 

24 March 2020 


Vote, Comment.. Juseyo 


The New Boygroup Not An Update 5 


Ada boyband baru gaisssss, yang baru debut besokk 
mereka itu betujuh anggotanya, uwu uwu semua volos volos 
seksihhh, aku ecxited banget ini sama mereka boyband 
group yang masih bocah bocah banget masaaaa.. 


Ini dia.. 


Tuh katanya mereka itu boygroup yang baru debut besok, 
dari bighit entertainment ! 


Gemesh banget, dan kalo ga salah nama grup mereka itu 
bangtan gais, grup baru kann ? Baru kali ini loh dengernya 
hmm ? Kok mereka mirip yahh, tapi kita gatau itu siapa 
boygroup baru itu ? Ada yang tahu ? 


#nomoredreamiscoming 


udah pada tau belom nih army tentang ini ? Hhe >_< 


Siap siap nih mau streaming no more dream bersama sama 


10. Special April Mop 


Hhe iya tau mungkin kalian bingung nantinya kenapa aku 
kasih judulnya Special April Mop padahal nanti aku mau 
tulis alur di chapt kali ini gabakal nyambung sama judulnya 
kali ini.. Aku sengaja kok nantinya kaya gitu karena aku 
update hari ini hanya untuk bertepatan di April Mop untuk 
Army semua 


Maaf ajalah kalau nanti di chapter kali ini kalian bingung dan 
pasti nanti ada yang komentar "thor kok alur kali ini ga 
nyambung sama judul chapter nya ?" nah padahal ini di 
awal aku udah jelasin ya kan, dan jangan bingung lagi.. 


Nikmati special part kali ini ya tayang tayangnya kookoo 


Okay stay tune ! 


Jungkook total mengabaikan kejadian beberapa minggu lalu 
dimana Taehyung mencium bibirnya secara tidak sengaja di 
saat kejadian itu interogasi masih berlanjut dari semua 
Hyungdeul mereka 


Setelahnya mereka memberi tahu Jungkook jika semua 
kejadian itu bukanlah kesengjaan bagi Taehyung di awalnya 
Taehyung memang ingin mencium Jungkook namun, itu 
bertepatan saat Jungkook menolehkan wajahnya maka dari 
itu secara tidak sengaja Taehyung mengecup bibirnya 


setelah di perjelaskan selembut mungkin akhirnya buntelan 
uwu yaitu si uri Baby Kookie mereka akhirnya mengerti dan 
memaafkan Taehyung ketika Hyungnya itu terus-menerus 
mengucapkan kata maaf padanya,dan sesama umat 
manusia Jungkook tidak mau jahat karena tuhan pun 
memaafkan sebesar apapun kesalahan setiap umatnya 
bukan ? 


Dan tentu Jungkook sebagai seseorang berhati malaikat ia 
memaafkan dan melupakan semua kejadian tersebut agar 
tidak merusak hubungan mereka semua yang telah lama 
mereka jalanni hingga sukses seperti ini, apalagi jika saat ini 
mereka sedang sibuk-sibuknya akan mengeluarkan Album 
terbaru mereka yang bertajuk Map Of The Soul Persona 
sebuah album dengan warna merah muda yang kebetulan 
adalah warna Kesukaan Jin yang sangat senang sekali saat 
mengetahui warna album mereka kali ini dengan warna 
tersebut bahkan ia sempat menjerit heboh membuat 
semuanya mendengus malas sekali 


Album mereka kali ini terdapat beberapa judul lagu yang 
nantinya akan mereka hafalkan,tidaklah sulit bagi mereka 
menghafal lagu-lagu mereka sendiri, bahkan mereka masih 
mengingat semua bait lagu mereka dari awal mereka debut 
sekalipun mereka masih ingat hingga saat ini 


Saat ini dan untuk sampai tiga minggu kedepan mereka 
akan berlatih scenario dance mereka lalu mengingat setiap 
masing-masing bait mereka di setiap lagu, terlebih lagi kali 
ini di salah satu lagu mereka terbaru tersebut akan bersama 
salah satu Idol wanita yang juga sedang menjelengit tinggi 
saat ini dan itu adalah salah satu kegugupan mereka yang 
tidak menyangka jika mereka akan melakukan contrack 
dengan seseorang tersebut yang merupakan salah satu 
idola Sang Leader mereka yaitu RM atau Kim Namjoon 


Dan hari ini adalah mereka akan bertemu dengan seseorang 
yang akan ikut serta di salah satu Music Video mereka nanti, 


Bahkan tubuh mereka bertujuh pun bergetar apakah mereka 
bisa menyelesaikan Music Video ini dengan lancar nantinya 
? Jika saat ini saja mereka masih merasakan gugup yang 
luar biasa menunggu kedatangan seseorang tersebut yang 
katanya sedang berada di perjalan menuju kemari 


Ya saat ini mereka bertujuh sedang berada di lokasi tempat 
mereka akan membuat Music Video mereka yang berjudul 
Boy With Luv, setelah kemarin Namjoon dan PD Nim 
melakukan Music Video Intro : Persona, untuk Boy With 
Luv ini pun mereka sudah berlatih bersungguh-sungguh 
selama tiga hari, dan hari ini mereka akan melakukan proses 
pembuatan Music Videonya dan kini wajah mereka semua 
telah dirias dengan setampan mungkin dengan tema 
pakaian pertama mereka dengan warna merah muda dari 
ujung kepala sampai kaki eh, yang bahkan pakaian yang 
mereka kenakan kali ini sedikit berkelap-kerlip layaknya 
pakaian wanita yang berada di diskotik pikir mereka yang 
mana membuat mereka terkekeh konyol saat mengatakan 
hal itu namun, harganya pakaian mereka luar biasa 
membuat siapa pun akan terkejut jika mengetahuinya 
,bahkan mereka memakai sepatu dengan merk yang sangat 
bagus, sangkin bagusnya Yoongi bahkan tidak melepaskan 
secarik label yang masih ada harganya tidak ia lepaskan di 
salag satu sepatu yang saat ini ia pakai,yang katanya biar 
terlihat semakin keren dan swag bahkan nyaris membuat 
semuanya mengeleng-gelengkan kepala tidak percaya 
dengan pria berkulit putih salju itu yang terlihat seperti 
seorang bocah kecil yang baru mendapatkan sebuah sepatu 
baru apakah itu yang di namakan Swag ? 


Dan tanpa mereka sadari seseorang yang mereka tunggu- 
tunggu kini telah sampai bahkan sedang bersiap-siap juga, 


dan kini sedang berjalan menghampiri mereka dengan 
langkah anggunnya dan menyapa mereka dengan suaranya 
yang khas 


Hello everyone, my name is Halsey, are you a Korean pop 
BTS boy band ? 


Tanyanya menatap mereka bertujuh membuat mereka 
bersama-sama membungkukkan tubuh tegap mereka dan 
berkata 


Annyeonghaseyo Bangtan Sonyeondan 


Dan setelahnya kembali menegakkan tubuh mereka dan 
menampilkan senyum menawan mereka, dan RM sang 
leader yang berucap 


Yeah we are Bangtan Sonyeondan, BTS ! dengan suaranya 
yang tegas sekali dengan senyum manisnya sehingga kedua 
dimple nya terlihat sempurna 


Membuat seseorang di depannya yang tadi 
memperkenalkan dirinya sebagai Halsey salah satu 
penyanyi yang mendunia ini juga ikut menampilkan 
senyuman lebarnya mengajak ketujuh pria muda di 
hadapannya untuk berjabat tangan secara bergilir dan 
menunjukkan wajah ceria nya yang mana membuat 
Namjoon,Jin,Suga,J-hope, V dan Jungkook ikut tersenyum 
lebar bahkan kini mereka bersenda gurau sebelum mereka 
melakukan syuting Music Video salah satu lagu kedua 
mereka yang terdapat di album Map Of The Soul, ini.. 


Seakan-akan mereka telah lama kenal dan akrab sekali 
layaknya teman lama yang baru berjumpa 


Yang pertama muncul di dalam Music Video kali ini adalah 
Halsey yang terduduk menyandar di dalam box pemesanan 


tiket, lalu kemudian mereka bertujuh yang berdiri dan 
bergerak mengikuti alunan musik di awalnya dan 
setelahnya mereka bubar meninghalkan Jimin yang akan 
bernyanyi sebentar bahkan kini Jimin bersiap-siap 
mengambil posisinya setelah menatap cermin lama 
merapikan pakaian kemeja putih tipisnya yang dengan 
celana panjang berwarna merah muda terang, karena ia 
gugup mengingat kembali gerakannya di awal Musik mulai 
nanti dan menetralkan suaranya agar terdengar semakin 
mempesona 


Oke satu, dua tiga 
Modeun ge gunggeumhae How s your day 
Oh, tell me, (oh yah oh yah,oh yah oh yah) 


Jimin bernyanyi dengan merdunya bahkan menggerakan 
lekuk tubuhnya dengan santai dan lembut dan melanjutkan 
nyanyiannya dan setelahnya Hoseok dan Jungkook yang 
datang menghampiri Jimin dengan pakaian yang warnanya 
senada dari atas sampai bawah yaitu merah muda dan 
menari bertiga dengan bersamaan diiringi Jimin yang 
kembali bernyanyi bait keduanya 


Mwoga neol haengbokhage haneunji 
Oh, text me (oh yah oy yah, oh yah oh yah) 


Selesai dibait pertamanya Jimin, Hoseok dan Jungkook 
merasa lega dan tersenyum lebar, kembali berjalan 
menghampiri semuamya dan kini bergiliran dengan 
Taehyung aka V yang berdiri di dan mengambil posisi di 
lokasi berikutnya menetralkan suaranya agar semakin 
terdengar seksi nantinya, ia menggenakan jas berwarna 
merah muda yang didalamnya memakai kemeja yang 


bercorak-corak merah muda abstrak, dan jangan lupa cincin 
mawar putihnya terselip di jemari panjangnya 


Satu, dua tiga 
Musik kembali berlanjut dan Taehyung mulai bernyanyi 
Your every picture nae meorimate dugo sipeo 


oh bae" diiringi gerakan tubuh tegapnya yang mulai 
mengikuti alunannya dan seketika semua AHyungdeulnya 
juga Jungkook datang menghampirinya dan menari bersama 
dengan Jin yang bernyanyi di baitnya 


Come be my teacher 
ne modeun geol da gareuchyeojwo 
Your one your two 


Selesai dengan pertama ini mereka semua berhenti 
sebentar kembali ke ruang istirahat sejenak dan berganti 
pakaian mereka Namjoon aka RM sang Leader mengenakan 
kaos oblong berwarna kuning pucat dengan celana jeans 
berwarna abu dibawahnya, lalu Seokjin mengenakan kemeja 
biru muda yang semua kancingnya ia kancingkan dan sama 
menggenakan celana jeans abu, Yoongi memakai kaos 
oblong berwarna putih yang tertutupi dengan jaket jeans 
abu tuanya dengan celana jeans yang berwarna senada, 
dan Hoseok mengenakan kaos oblong yang seperti garis- 
garis berwarna yang melentang dibagian depannya, dan 
jeans biru muda pelengkapnya, sedangkan Jimin ia memakai 
sweeter lengan panjang berwarna ungu putih dan celana 
jeans abu, Taehyung memakai jaket jeans berwarna abu 
yang ada sedikit corak putih dibagian jaketnya juga celana 
jeans dengan warna yang sama, dan terakhir Jungkook Baby 
Kookie mereka yang kali ini tampil dengan sangat manis 
menggenakan kaos oblong berwarna merah muda yang di 


lapisi kemeja putih panjang, dan celana jeans yang juga 
berwarna putih, uwu bukan ? 


Aduh sumpah aku ngedetail in banget yak !:v gapapa dong, 
biar part kali ini terasa panjangggggggg sepanjang cintaku 
pada betees ! 


Oke lanjut 


Kini mereka berada di sebuah ruangan yang bernuansa 
kuning melanjutkan kembali syuting Music Video mereka 


Hoseok, Jimin dan Jungkook mengambil posisi mereka 
seketika musik kembali terdengar dan Jungkook yang mulai 
bernyanyi 


Listen my my baby naneun 
jeo haneureul nopi nalgo isseo 


(Geuttae niga naege jwossdeon du nalgaero) 
Lalu di lanjutkan oleh Jimin 

lje yeogin neomu nopa 

nan nae nune neol majchugo sipeo 


Yeah you makin? me a Boy with Luv" 


Dan mereka pun menari bersama sesuai gerakan dance 
mereka di lagu ini, lalu Jungkook kembali bernyanyi dengan 
lembutnya 


Oh my my my oh my my my 
I?ve waited all my life 
ne jeonbureul hamkkehago sipeo 


Seperti sebelumnya Jimin kembali melanjutkan 


Oh my my my oh my my my 
Looking for something right 
ije jogeumeun na algesseo 


Dan sedikit dipercepat bagiannya dimana Halsey kembali 
muncul dengan pakaian dengan warna senada seperti 
mereka yang kini kembali memakai pakaian merah muda 
mereka, dan saat ini mereka terduduk di sofa panjang nan 
empuk berwarna kuning dibawah temaram yang meredup, 
Hoseok, Taehyung dan Jungkook berdiri di belakang mereka 
dan saling merangkul lalu Halsey pun berjalan perlahan 
dengan sedikit mengibaskan rambut panjangnya yang 
berwarna oranye dan setelah ikut duduk ditengah-tengah 
Yoongi, Namjoon, Jin, dan Jimin 


Kemudian mereka dan Halsey kembali bernyanyi 


Oh my my my oh my my my 
You got me high so fast 
ne jeonbureul hamkkehago sipeo 


Oh my my my oh my my my 
You got me fly so fast 
ije jogeumeun na algesseo 


Love is nothing stronger 
Than a Boy With Luv 


Love is nothing stronger 
Than a Boy With Luv 


Dan syuting Music Video dengan judul lagu Boy With Luv ini 
telah selesai dimana dibagian terakhir Namjoon yang 
mengeluarkan jurus rappemya dengan lancar dan Seokjin 
yang melempar setangkai bunga mawar merah, lalu mereka 
menaiki panggung dan menari bersama kembali yang 
sebelumnya Halsey juga kembali muncul, lalu inah yang 
bagian terakhir utamanya , mereka bertujuh kembali pada 
lokasi pertama mereka dengan saling merangkul satu sama 
lain, 


BOY WIH LUV! 


Dan mereka sangat senang sekali akan kesuksesan ini 
dengan tertawa bersama-sama dan kembali beristirahat di 
backstage bersama Halsey, dan masih ada beberapa hal lagi 
yang belum selesai mengingat ada judul lagu lainnya di 
dalam album terbaru mereka ini, yang akan mereka lakukan 
di beberapa hari kedepan, namun hanya beberapa dan ada 
lagu mereka kali ini yang tidak akan melakukan pembuatan 
Music Video, yang membuat mereka menghela nafas lega 


Special Chapter kali ini dengan kegabutan yang hagigi 
selesai ! 


Aku yakin kalian pada rindu masa-masa Map Of The Soul 
Persona, Boy With Luv ! Hehe 


Baby Kookie ! 
01 April 2020 


Dan sekali lagi aku bilang, kalau ini hanyalah spesial part 
doang, part 10 sebenarnya nanti ada kok diberikutnya, ini 
hanya mengingatkan kita semua pada masanya Map Of The 
Soul Persona hehe.. 


Vote, comment juseyo ! Paipai 


10. Jinnie dan Joonie 


Maaf kalo special part kemarin ngebosenin, padahal cuma 
lagi gabut doang itu maksain diri buat update, dan ini 
adalah Part ke Sepuluh yang sebenarnya ! Cuma ya gitu 
aku sedikit ambil kilas balik di awalnya karena itu emang 
jadi awal pembukaan chapter sepuluh ini, melanjutkan 
chapter sembilan yang sebelumnya 


Suka ga suka sih ya terserah.. Karena aku ga maksa kalian 
untuk baca, kok 


Happy Reading 


The short Flashback! 


Jungkook total mengabaikan kejadian beberapa minggu lalu 
dimana Taehyung mencium bibirnya secara tidak sengaja di 
saat kejadian itu interogasi masih berlanjut dari semua 
Hyungdeul mereka 


Setelahnya mereka memberi tahu Jungkook jika semua 
kejadian itu bukanlah kesengjaan bagi Taehyung di awalnya 
laehyung memang ingin mencium Jungkook namun, itu 
bertepatan saat Jungkook menolehkan wajahnya maka dari 
itu secara tidak sengaja Taehyung mengecup bibirnya 
setelah di perjelaskan selembut mungkin akhirnya buntelan 
uwu yaitu si uri Baby Kookie mereka akhirnya mengerti dan 
memaafkan Taehyung ketika Hyungnya itu terus-menerus 
mengucapkan kata maaf padanya,dan sesama umat 
manusia Jungkook tidak mau jahat karena tuhan pun 


memaafkan sebesar apapun kesalahan setiap umatnya 
bukan ? 


Dan tentu Jungkook sebagai seseorang berhati malaikat ia 
memaafkan dan melupakan semua kejadian tersebut agar 
tidak merusak hubungan mereka semua yang telah lama 
mereka jalanni hingga sukses seperti ini 


KK KKK 


Hari ini pagi kembali menyambut mereka dengan 
terangnya, yang membuat tidur nyaman mereka terganggu 
dan terusik sekali karenanya, dan saat ini mereka sedang 
terduduk bersama di ruang tengah dorm setelah melakukan 
kegiatan rutin di pagi hari yaitu sarapan bersama , dan kini 
dengan Namjoon yang memulai pembicaraan yang katanya 
sangat penting sekali untuk di sampaikan dengan 
sebelumnya berdehem pelan mengatur suaranya 


Jadi seperti ini, heum maksud ku, nanti siang pukul 
14.00,Bang Shi Hyuk akan datang berkunjung kemari, dan 
dia bilang padaku ingin mengatakan sesuatu sebelum kita 
melakukan kegiatan kita setelahnya, aku juga tidak tahu 
apa yang akan ia katakan pada kita, yang jelas hanya itulah 
yang ia ucapkan saat menghubungi ku tadi pagi, jadi- 
karena ini masih pukul 09.30 pagi maka lakukanlah apa 
yang akan kalian lakukan selagi masih ada waktu sebelum 
bang Shi Hyuk datang ujarnya panjang 


Semuanya yang mendengar penuturan sang leader hanya 
mengangguk paham karena mereka mengerti 


Setelahnya mereka menjawab baiklah, lalu satu-persatu dari 
mereka mulai beranjak meninggalkan ruang tengah dorm 
untuk melakukan kegiatan mereka masing-masing seperti 
ada yang tetap diruang tengah dorm, kembali ke kamar 
masing-masing, studio musik, dapur,kamar mandi dan 
sebagainya 


Serta Namjoon pun yang memilih untuk kembali ke 
kamarnya untuk melanjutkan apa yang saat ini sedang ia 
kerjakan yang sempat tertunda, namun ia batalkan niatnya 
untuk melanjutkan saat suara merdu Seokjin membuatnya 
menghentikan langkah lebarnya pasrah terlampau tahu apa 
yang akan di katakan Seokjin bahkan sebelum pria berbahu 
lebar itu mengatakannya membuat Seokjin 
menyunggingkan senyum lebar penuh kemenangannya 


Jika kalian menanyakan kemana keberadaan buntelan uwu, 
saat ini ia juga kembali kekamarnya, dan melanjutkan 
kegiatannya bermain game tentu saja, karena itu memang 
yang sedang ia lakukan, sebelum tadi Namjoon Hyungnya 
mengacaukan semuanya membuatnya mendengus namun 
tetap ikut, setelah tadi mendengar sesuatu hal penting, dan 
kini dengan senang hati ia melanjutkan bermain gamenya 
sampai siang saat PD Nim datang kemari, dengan wajah 
berbinarnya Jungkook kembali terduduk di kursi putarnya 
menghadap layar komputer miliknya dengan semangat 
setelah sebelumnya ia membisikkan sesuatu pada Seokjin 
saat ia akan kembali ke kamarnya 


Seokjin kini akan mengajak Namjoon untuk membeli bahan 
makan lainnya padahal bisa saja mereka menyuruh sang 


pelayan. Namun, mereka tidak sejahat itu untuk 
menyuruhnya kata Seokjin karena menurut sudut 
pandangnya pelayan tersebut hanya berkerja untuk 
membantu membersihkan dorm saja dan tentunya memasak 
untuk mereka juga walaupun Seokjin juga ikut 
membantunya karena ia tidak akan pernah meninggalkan 
dapur kesayangannya itu sedikit pun,terlebih lagi dengan 
alat memasaknya yang imut-imut itu dan tidak akan pernah 
sedikit pun Seokjin membiarkan mereka disentuh oleh 
orang lain terkecuali dongsaengdeulnya, tidak akan dan 
tidak akan pernah ingat itu ! Dan jika ada yang 
menyentuhnya selain dirinya dan para dongsaengnya 
semuanya harus di eksekusi untuk selanjutnya ! 


Dan karena sifatnya yang cukup kekanakan tersebut 
membuat mereka membeli peralatan memasak yang baru 
tetapi bukanlah warna merah muda seperti milik Jin, kenapa 
membeli yang baru ? Karena Seokjin nyaris membawa 
semua alat masak imutnya tersebut kedalam kamar sehari 
sebelum pelayan yang di kirim bang Shi Hyuk datang 
tentunya, membuat mereka kelimpungan saat itu juga dan 
langsung membeli peralatan memasak baru yang seperti 
tadi dibilang sebelum pelayan mereka datang 


Dan tentu saja mengingat hal itu membuat semuanya 
menggeleng dramatis mengingat tingkah laku Ayung tertua 
mereka itu yang cukup childish 


Tak terasa kini kedua pria berbahu lebar tersebut telah 
sampai di depan Supermarket terdekat lengkap dengan 
masker dan topi berwarna hitam pekat yang mereka 
kenakan untuk menutupi wajah tampan mereka, jika tidak 
mereka akan habis dikejar para penggemar mereka yang 
siapa tahu ada bar-barnya kan 


Dengan Seokjin yang langsung menarik paksa lengan kekar 
Namjoon masuk lebih dalam Supermarket terus seperti itu 
untuk mengikutinya menuju lemari sayuran disudut 
ruangan Supermarket tersebut dengan sebelumnya 
Namjoon menyempatkan dirinya untuk meraih satu buah 
troly berukuran sedang tentunya, lalu kembali berjalan 
menyusul Seokjin yang berjalan mendahuluinya pada saat 
ia yang melepaskan paksa tangan Seokjin yang menariknya 
karena ia ingin meraih troly, dan kini mendorongnya santai 


Langsung saja Seokjin dengan cekatan memilih-milih 
sayuran apa saja yang disukai dongsaengnya seperti 
Jungkook yang sangat menyukai sayuran berwarna orange 
panjang yaitu wortel, meraih satu bungkus wortel yang 
tertutupi plastik putih berwadah sterofom, dan memilih jenis 
sayur lainnya kemudian memasukkannya kedalam troly 
yang sedari tadi di dorong Namjoon yang sudah berada di 
belakangnya sekarang, lalu berjalan maju menuju bahan 
makanan lainnya sepeti daging, memilih daging ayam, sapi 
dan sebagainya, memilih bumbu-bumbu masakan yang 
telah menjadi favorite mereka dan seperti sebelumnya ia 
kembali memasukkannya kedalam troly yang tanpa sadar 
sedikit lagi akan terisi penuh 


Berjalan bersama kebagian makanan ringan di samping, 
memilih cemilan-cemilan yang akan mereka makan untuk 
menemani waktu santai mereka nantinya, dan Namjoon 
dengan semangat meninggalkan troly yang sedari 
dipegangnya berlari kecil layaknya bocah kecil yang baru 
terlepas dan tidak ingat umur menghampiri rak cemilan 
dimana terdapat cemilan kesukaannya disana, dan 
segeralah ia meraihnya dengan tangan kekarnya, matanya 
melirik kesana-kemari mencari cemilan apalagi yang akan ia 
beli, membuat Seokjin mendengus melihatnya dan 
menghampiri Namjoon dengan troly yang ia dorong 
perlahan dan yang semakin membuatnya kesal adalah 


Namjoon yang dengan semangatnya tiada tara langsung 
meletakkan cemilan kesukaannya didalam troly yang 
dipegang Seokjin, membuat pria cantik tersebut semakin 
kesal saja dibuatnya 


Joonie, kau meninggalkan ku bersama troly ini gerutunya 


Membuat Namjoon yang telah selesai meletakan cemilannya 
kedalam troly tersenyum lebar namun nampak sangat kikuk 
sekali seraya menggaruk tengkuknya, setelah menyadari ia 
yang meninggalkan Seokjin dengan troly tersebut yang 
pasti sudah lumayan memberat dan segeralah ia mengambil 
posisi Seokjin yang masih memegang gagang troly tersebut 


Hehe maafkan aku Hyung dan hanya itu yang bisa ia 
ucapkan dengan pelan 


Saat Seokjin ikut memilih cemilan terlebih lagi pria itu 
mengingat jika Baby Kookienya menitip pesanan yang tentu 
saja siapa pun tahu apa yang ia inginkan itu, jika tidak lain 
dan tidak bukan adalah Susu pisang kesukaannya, bahkan 
mereka total hafal dengan apa saja kesukaan maknae 
kesayangan mereka itu 


Setelah selesai memilih berbagai macam cemilan juga 
beberapa minuman kaleng, dan susu pisang kini troly 
belanjaan mereka nyaris saja tumpah karena banyaknya 
belanjaan mereka yang sangat disalahkan sekali karena 
mereka memilih troly dengan ukuran sedang padahal 
Namjoon sempat berfikir dan berkata dalam hati jika ialah 
yang menarik asal troly itu, dan jika tahu belanjaan mereka 
sebanyak ini Namjoon pasti akan memilih troly dengan 
benar di awal, dan yeah dengan berat hati serta jiwa 
raganya dan penuh tenaga ekstra Namjoon mengeluarkan 
jurus tenaga dalamnya mendorong troly tersebut dengan 
Seokjin yang berada di samping kirinya tanpa ada niatan 


untuk membantunya mendorong sedikit pun dan memilih 
berjalan bersama menuju kasir untuk membayar semua 
belanjaan mereka, setelah membayar dan dimasukkan 
kedalam dua kantong belanjaan yang cukup besar, dengan 
Seokjin dan Namjoon yang masing-masing membawanya 
menuju keluar supermarket dan menghampiri mobil mereka 
yang terparkir rapih dan Namjoon dengan cepat membuka 
bagasi mobil tersebut dan meletakkan kantong belanjaan 
yang ia pegang kedalam bagasi dengan perlahan disusul 
Seokjin yang ikut meletakkan kantong belanjaan yang ia 
pegang dibantu oleh Namjoon, saat telah selesai Namjoon 
kembali menutup bagasi mobil dengan rapat dan keduanya 
kembali berjalan dengan masing-masing yang mengintari 
mobil, Namjoon di kursi pengemudi dan Seokjin berada di 
sampingnya tengah memasang sabuk pengamannya dan 
seketika Namjoon melajukan mobilnya diatas rata-rata 
untuk pulang menuju dorm tercinta mereka 


Ughh~ Jinnie Hyung dan Joonie Hyung lama sekali eoh, kan 
kookie sudah haus keluh Jungkook seraya mengelus 
lehernya lembut 


Yang kini sedang mengistirahatkan tubuhnya yang lelah, 
total membatalkan niatnya yang ingin bermain sampai 
siang saat tibanya bang Shi Hyuk datang, 


Dan berjalan keluar dari kamarnya menuju ruang tengah 
dorm melihat apakah Hyungnya yaitu Seokjin dan Namjoon 
sudah pulang dari berbelanjanya ataukah belum, dan ia 
malah mendapatkan entitas Taehyung dan Jimin yang 
terduduk diruang tengah dorm sedang menonton televisi 
yang kini sedang meliriknya heboh 


Membuat Jungkook semakin berjalan mendekat dengan 
bibirnya yang membentuk lengkungan kebawah membuat 


Taehyung dan Jimin terdiam sejenak dan setelahnya 
bertanya secara bersamaan 


Kau kenapa Kookie ? 


Jungkook menggeleng brutal namun raut wajahnya tidak 
bisa menafsirkan dan malah semakin merengut dan sedikit 
menggerutu kecil yang bahkan hampir tak terdengar oleh 
Taehyung dan Jimin yang kini saling melirik satu sama lain 
bingung akan buntelan uwu mereka ini 


Hueeeeeee- Jinnie Hyung dan Joonie Hyung lama sekali 
Taetae Hyung, Chim Hyung, aku tidak bisa menunggu lebih 
lama jeritnya nyaring sekali 


Seakan-akan ia sedang frustasi akan penantiannya ini 
membuat Taehyung dan Jimin menggeleng pelan, dan 
dengan santai dan lembut Taehyung menjawab 


Mungkin saja seben 
_Jinnie Hyung disini baby sela Seokjin 


Yang barusaja sampai bersama Namjoon dan keduanya 
berdiri diambang pintu dan Jungkook melebarkan 
senyumannya melihatnya, bahkan menyembulkan dua gigi 
kelincinya yang menggemaskan 


tar lagi sambung Taehyung dalam hatinya 


Dan memutar bola mata tajamnya kesal saat Seokjin 
menyela ucapannya dengan seenak jidat lebarnya itu, 
gerutu batinnya 


Seokjin dan Namjoon melangkah mendekat kedalam setelah 
Namjoon menutup pintu dorm terlebih dahulu, meletakkan 
kantong belanjaan mereka diatas meja tepat dihadapan 


ketiga maknae mereka dan bersamaan duduk di single sofa 
berdampingan 


Kookie menunggu Hyung, dan Joonie Hyung ? tanya Seokjin 


Dan mendapatkan sebuah anggukan antusiasme Jungkook 
membuat pria berbahu lebar tersebut tersenyum lebar 


Jinnie Hyung membelikan apa yang Kookie pesan kan ? 
tanya Jungkook 


Seraya mengedipkan kedua mata doenya membuat Seokjin 
memekik kecil dan menganggukan kepalanya pelan 


Tentu saja iya Kookie, lihatlah saja di kantong belanja itu 


Seokjin berseru dan mengarahkan jemari panjangnya pada 
salah satu kantong belanjaan yang di dalamnya terdapat 
semua cemilan dan minuman, dengan semangat Jungkook 
meraih kantong belanjaan yang berada di atas meja di 
hadapannya dan membukannya semangat mencari-cari 
susu miliknya bahkan tak tanggung-tanggung ia pun 
memasukkan kepalanya kedalam kantong tersebut 
kemudian kembali mengeluarkan kepalanya setelah yang di 
cari ia dapatkan membuat keempat Hyungnya yang masih 
berada disana tertawa dengan kelakuannya yang seperti itu, 
yang memang seperti bayi bagi mereka 


Jinnie Hyung dan Joonie Hyung terlalu lama, hingga 
membuat Kookie kesal menunggu gerutunya kecil 


Saat jemarinya sedang membuka penutup botol susu 
pisangnya dan meminumnya hingga setengah 


Apakah benar terlalu lama Joon ? tanya Seokjin pada 
Namjoon di sampingnya karena mereka duduk di masing- 
masing single sofa 


Dan Namjoon membalasnya dengan hendikkan bahu saja 
membuat Seokjin menghela nafas asal dan melirik jam 
dinding yang menggantung tepat diatas televisi ruang 
tengah dorm dan melihat pukul berapa saat ini, saat ia 
melihat jam tersebut sudah menunjukkan pukul 11.15 
membuat kedua bola matanya membola kaget, saat 
menyadari memang benar jika mereka terlalu lama berada 
di supermarket sedari Namjoon menyelesaikan pembicaraan 
mereka tadi pagi diruang tengah dorm,tetapi bukanlah hal 
itu yang lebih membuatnya terkejut adalah 


Dia bahkan belum bersiap untuk MEMASAK MAKAN SIANG 
MEREKA ! 


Seokjin beranjak dari duduknya dengan cepat meraih satu 
kantong belanjaan yang berisi bahan makanan menuju 
dapur dengan melangkah cepat dan heboh membuat 
keempat Dongsaengnya menggelengkan kepala melihatnya 


Bahkan mereka melupakan kedua entitas makhluk yang 
baru saja keluar dari kamar mereka masing-masing yang 
satunya dengan wajah bantalnya dan yang satunya lagi 
dengan wajah lelahnya 


Keduanya adalah Yoongi dan Hoseok yang kini melangkah 
bersama menghampiri semuanya yang berada diruang 
tengah dorm terkecuali Seokjin yang sudah bergelut dengan 
alat masaknya di dapur bersama pelayan mereka 


Baby Kookie ! 
02 April 2020 


lya part kali ini tentang mommy Seokjin dan daddy Namjoon 
unchhhhh, dengan total 1827 kata ! 


Bye ! 


Vote, comment dong tayang 


11. Rencana Liburan 


Happy Reading 


Makan siang pun sudah berlalu sekitar sepuluh menit yang 
lalu, diiringi tawa lepas mereka yang bereceloteh ria, 
bahkan sampai terbahak-bahak saat Hoseok melontarkan 
lelucon andalannya membuat yang mendengarnya harus 
bisa memagang rahang mereka karena terlalu lelah 
dikarenakan tertawa terus-menerus bahkan sang maknae 
mereka terus menahan perut kekarnya yang berotot itu 
dengan kedua lengannya terlalu perih akibat tertawa 


Kembali ke kamar masing-masing dan bersiap untuk 
mengganti pakaian mereka yang terkena keringat 
mengingat panasnya hari ini terlebih lagi Shi Hyuk yaitu PD 
Nim mereka sedang dalam perjalanan menuju dorm mereka 


Di sebuah ruangan bernuansa biru muda, sang maknae 
termuda ini tengah mencari celana selutut kesukaannya 
yang berwarna hitam pekat, mengacak-acak isi lemarinya 
dan seketika ia menjerit saat menemukan apa yang ia cari 
yang ternyata berada di bagian bawah 


Ahh akhirnya, celana kesayangan kuki jumpa juga 


Berlari terbirit-birit menuju kamar mandinya dengan 
sesekali mengoyang-goyangkan celana kesayangannya 
layaknya bocah kecil 


Melepaskan celana cream yang dipakainya dan 
menggantinya dengan celana hitam kesayangannya 


Lalu kembali berjalan keluar dari dalam kamar mandinya 
menuju lemari pakaiannya dan membukanya , meraih satu 
kemeja maroon lengan pendeknya, dan membuka kaos 
oblong yang dipakainya melempanya asal dan memakai si 
kemeja maroonnya,memakai parfum dengan varian vanilla 
setelahnya meraih ponselnya dan melangkah keluar dari 
kamarnya dengan senyuman kelinci 


Berjalan santai menuju ruang tengah dorm , dan disana 
sudah terdapat Seokjin, Jimin, Taehyung dan Hoseok 
menghampiri keempat Ayungdeulnya dan terduduk di 
samping Seokjin yang kini merasa gemas sekali dengannya 


Jinnie Ayung, Joonie Hyung dan Yoongi Hyung dimana ? 
tanyanya melirik Seokjin dengan penuh tanya 


Ohh mereka sedang berada di basemant dorm Kookie, 
menjemput PD Nim yang sudah sampai ujarnya lembut 
sekali mengusap sayang surai legam Jungkook yang kini 
menganggukkan kepalanya 


Seketika pandangan mereka teralihkan pada pintu yang 
terbuka pelan dan melebar menampilkan wajah rupawan 
Yoongi dan Namjoon yang tersenyum tipis, berdiri disisi 
pintu, dan sosok Namja tegap yang berjalan di tengah 
mereka yang menampilkan senyum lebar, membuat mereka 
seketika berdiri dan tersenyum lebar lalu membungkukkan 
tubuh mereka dan kembali berdiri 


Annyeonghaseyo, selamat datang PD Nim (Selamat Siang) 


Annyeong,bagaimana dengan kalian ? tanya Shi Hyuk yang 
kini mereka persilahkan untuk duduk dihadapan mereka 
diikuti oleh Namjoon dan Yoongi 


Tentu saja baik , PD Nim jawab Seokjin mewakilkan semua 
adik-adiknya 


Shi Hyuk tersenyum mendengarnya 
Ahh aku permisi sebentar ujar Seokjin lagi 


Yang kini mulai beranjak dari duduknya menuju dapur 
setelah mendapat balasan satu anggukan dari Shi Hyuk 


Bi, tolong bawakan beberapa minuman dan cemilan 
ringannya ujarnya 


Saat ia menemukan pelayan mereka yang sedang 
membersihkan dapur, yang kini mengangguk dan 
tersenyum menjawab ucapan Seokjin 


Ah, ya Tuan Jin 


Seokjin melangkah kembali menuju ruang tengah dorm 
setelah mengucapkan kata terimakasih pada sang pelayan 
mereka 


Lalu kembali terduduk di samping Jungkook yang kini 
tersenyum tipis padanya 


Dan Shi Hyuk yang kembali berbicara 


Jadi, aku kemari hanya ingin menyampaikan sesuatu pada 
kalian, sebelum kalian kembali menyibukkan diri kalian 
dengan aktivitas kembali 


Mendengarkan ucapan Shi Hyuk dengan seksama tanpa 
ingin mencelah sedikit pun yang kini kembali melanjutkan 


ucapannya sembari tersenyum 


Aku ingin memberi kalian waktu untuk kalian pergi berlibur 
selama dua minggu, terserah kalian ingin kemana, ingin 
merencanakan berlibur kemana, atau ingin pulang kampung 
ke kota kalian masing-masing juga tidak apa-apa 


Membuat ketujuh anak didiknya ini berbinar senang dan 
menjerit tertahankan 


Benarkan PD Nim ? tanya Jungkook dengan matanya 
berbinar senang dan Shi Hyuk sukses merasa gemas 


Tentu saja benar, kalian akan meluncurkan album terbaru 
kalian,jadi sebeleum itu,aku akan memberikan kalian waktu 
untuk kalian refresing 


Astaga kami senang sekali, ujar Seokjin dan tersenyum 
lebar membuat semuanya ikut tersenyum 


Hmm maaf tuan-tuan ini minumannya, dan cemilannya, 


Pelayan mereka datang membawa nampan yang diatasnya 
terdapat minuman yaitu Jus Lemon yang berada di dalam 
teko, beberapa gelas dan cemilan ringan,meletakkannya 
diatas meja dan membungkuk setelahnya, 


Dan mereka balas dengan anggukan singkat, Seokjin 
menjulurkan lengan panjangnya dan menuangkan jus 
lemon tersebut kedalam beberapa gelas dan meletkkan di 
depan mereka masing-masing 


Ah PD Nim, silahkan di minum, ujar Namjoon 


Dan Shi Hyuk mengangguk dengan lengannya yang meraih 
satu gelas jus itu dan meminumnya dengan pelan,lalu 
meraih beberapa cookies dan memakannya 


Kalian tidak minum dan memakannya? tanyanya 


Dan dengan refleks member bangtan mengangguk dan 
meraih gelas masing-masing dan meminumnya 


Lalu mereka kembali mengobrol seputar aloum baru mereka 
yang akan mereka luncurkan dalam beberapa waktu 
kedepan lalu mengobrol dan berbincang ringan dan lagi-lagi 
Hoseok melontarkan leluconnya membuat tawa mereka 
seketika lepas begitu saja dan setelahnya Shi Hyuk sang PD 
Nim pun pamit undur diri 


Ahh sudah cukup lama kita berbincang, Boy's aku pamit 
untuk kembali ke gedung agensi, ujarnya dan beranjak dari 
duduknya diikut member bangtan lainnya yang 
mengangguk 


Baiklah PD Nim, hati-hati"hanya itu yang bisa mereka 
lontarkan dan tersenyum 


Ya, sampai jumpa lagi,"ujar Shi Hyuk 


"Sampai jumpa lagi PD Nim, dan terimakasih untuk waktu 
yang kau berikan pada kami untuk berlibur, ucap Seokjin 
yang kini kembali membungkuk membuat Shi Hyuk tak 
pernah melontarkan senyumannya 


Ya, sama-sama, dan nikmati waktu berlibur kalian, aku pergi, 


Ah ya PD Nim, 
Shi Hyuk mengangguk dan melambaikan tangannya pelan, 
saat ia melihat Jungkook yang melambai dengan semangat, 


Berjalan keluar dorm di temani dengan Namjoon dan Yoongi 
untuk mengantar Shi Hyuk menuju parkiran diiringi obrolan 
ringannya 


Ahhh Kookie senang sekali, akhirnya kita bisa pergi berlibur 
yeayyyyyyyy~ 


Pekik maknae uwu mereka si Baby Kookie kesayangan 
mereka yang kini melompat-lompat senang membuat 
semuanya tertawa gemas bahkan Taehyung yang sedari tadi 
diam pun menarik lembut indukan kelinci itu dan 
memeluknya gemas menyembunyikan kepala Jungkook 
pada ketiaknya yang harum, dan itu tentu saja menurut 
Jungkook, 


Membuat Seokjin,Jimin dan Hoseok menggelang sembari 
tertawa melihat keduanya 


Bahkan mereka tak menghiraukan Namjoon dan Yoongi 


yang kembali masuk kedalam dorm dan bergabung bersama 
mereka 


Baby Kookie ! 


Vote Comment ? 


12. Berlibur ke Amerika 


Happy Reading 


Langit malam kini menjadi latar mereka, berhiaskan kerlap- 
kerlip bintang di langit, dan bulan yang bersinar begitu 
indahnya 


Di dalam sebuah gedung yang berlambangkam Rompi Anti 
Peluru, bernamakan Bangtan Sonyeondan, 


Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi seolah 
menembus awan 


Yang berisikan ketujuh pria tampan yang sedang mendunia 
dengan kesuksesan yang mereka rai, kini kembali berunding 
diruang tengah dorm untuk membicarakan perihal waktu 
liburan selama dua minggu yang di berikan pada mereka, 
setelah mereka melakukan makan malam dengan 
keheningan tanpa tawa 


Dan saat ini mereka tengah bingung ingin berlibur kemana, 
karena kepantai pun sudah biasa, hingga celetukkan 
maknae mereka mengalihkan pandangan mereka dengan 
menatap penuh tanya 


Hyungdeul, Kookie ingin pergi keluar negeri saja 


Luar negeri ? 


Negara mana yang ingin kau kunjungi Kookie ? tanya 
Seokjin 


Kookie ingin ke Amerika, karena Charlie Puth kesukaan 
Kookie sedang mengadakan mini konser disana serunya 
dengan semangat yang mengebu-gebu 


Kookie, tidak mungkin kan pergi jauh ke America hanya 
untuk menonton konsernya ? tanya Namjoon yang ikut 
membuka suara 


Jungkook menggeleng pelan dan berseru kembali 


Tentu saja tidak hanya untuk itu Ayung, kan nanti kita bisa 
berlibur disana setelahnya, benar kan ? 


Tapi, Kookie kita sudah sering ke Amerika, jadi ke negara 
lain saja oke ? usul Seokjin 


Jungkook merubah raut wajahnya yang berbinar menjadi 
sedih seketika, karena tidak dapat menonton konser 
penyanyi kesukaannya itu 


Ya sudah Kookie ingin pulang ke Busan saja, rindu Eomma, 
Appa dan Wonu Ayung cicitnya pelan sekali 


Lalu beranjak dari duduknya menuju kamarnya 
meninggalkan semua Hyungnya yang masih berdiam 
setelah mendengarkan ucapannya itu 


Astaga Hyung, apa kita turuti saja apa maunya itu ? Kasihan 
sekali dia menjadi sedih hanya ingin menonton konser 
itu,dan berakhir ingin pulang ke Busan ujar Jimin, yang 
merasa sedih melihat dongsaeng uwunya 


Tapi Jimin 


Menurut ku juga sama Hyung, lebih baik kita turuti saja, dari 
pada kita berlibur masing-masing, itu tidak akan terasa 
menyenangkan sela Taehyung memotong ucapan Seokjin 


Yang sedari tadi berdiam diri bersama Yoongi yang kini 
kembali menguap lebar lalu berceletuk santai dan singkat 
andalannya 


Aku setuju dengan pendapat Tae 


Setelahnya ia pun ikut beranjak menuju kamarnya dengan 
langkahnya yang gontai karena sudah mulai merasa 
mengantuk dan megusak surai coklatnya acak 


Jadi bagaimana menurut kalian, Jinnie Ayung, Joonie Hyung, 
dan Hobie Hyung ? tanya Jimin 


Kembali melirik silih berganti ketiga Hyungnya bersama 
Taehyung yang kini sedang asik dengan ponselnya 
membuka timelinenya 


Aku hanya bisa mengikuti alur saja, jika masih tidak 
menentukan kita akan berlibur kemana, aku akan sama 
seperti Kookie saja , ingin pulang saja ke Gwangju 


Hoseok menjawab seadanya karena ia pun merasa bingung 
lagi dan lagi 


Seokjin dan Namjoon, mengehela nafas perlahan dan 
mengangguk setelahnya 


Baiklah, kita akan pergi berlibur ke Amerika besok final 
mereka bersamaan, 


Karena juga tak ingin maknae mereka merasa sedih, dan 
mereka menikmati liburan masing-masing 


Ah lebih baik, kalian juga ke kamar kalian masing-masing, 
dan tidurlah karena besok kita akan berangkat ke Amerika 
pukul sepuluh pagi, dan aku akan mengurus semuanya.. jadi 
besok bangunlah pagi sekali, agar kalian bisa berkemas 
pakaian kalian, dan jangan lupa bilang juga pada Kookie, 
selamat malam Namjoon berujar panjang 


Kemudian beranjak dari duduknya dan melangkah berlalu 
dari sana menuju kamarnya bersama Seokjin di sampingnya 


Disusul Hoseok yang juga beranjak menuju kamarnya, dan 
Jimin bersama Taehyung pun ikut beranjak, 


Jimin menuju kamarnya bersama Yoongi dengan santai dan 
melangkah masuk kedalam mendapati Yoongi yang sudah 
tertidur pulas dengan posisi tengkurap di kasurnya, Jimin 
pun melangkah ke kasurnya yang berjarak sedikit jauh dari 
Yoongi dan membaringkan tubuhnya dan segera menutup 
matanya untuk ikut tertidur 


Sedangkan Taehyung ia tidak kembali ke kamarnya 
melainkan beranjak berjalan menuju kamar Jungkook 
maknae kesayangannya 


Mendorong pelan pintu yang berada di hadapannya sangat 
pelan, dan bergerak masuk kedalam melihat sang pemilik 
kamar yang sudag tertidur dengan posisi memunggunginya 


Taehyung berjalan menghampiri dan mendudukkan dirinya 
disisi kasur dimana Jungkook tertidur 


Mengusap surai legam tersebut dengan pelan agar tak 
mengganggu tidurnya sang pemilik surai legam itu, 
menggerakkan tubuh tegapnya untuk membungkuk dan 
berbisik di telinga kanan Jungkook 


Besok.. Kita akan pergi berlibur ke Amerika pukul sepuluh 
pagi, dan menonton konser Charlie Puth, kesukaan mu itu, 
aku tahu kau belum tertidur Kookie, jadi.. Dengarkan ini dan 
jangan lupa untuk mengemas koper mu besok pagi, selamat 
malam bunny 


Taehyung beranjak dari duduknya disisi kasur Jungkook, 
karena tentu saja ia mengtahui sekali jika sang pemilik 
kamar ini belum tertidur saat tadi ia mengusap surai legam 
itu, Jungkook katahuan mengerjapkan matanya walau kecil 


Melangkah keluar dari kamar Jungkook dan kembali 
menutup pintu tersebut berjalan menuju kamarnya yang 
terdapat Hoseok sudah tertidur pulas di kasurnya yang 
tengah memeluk gulingnya 


Meninggalkan Jungkook yang kini tersenyum kelinci seraya 
memejamkan mata bulatnya erat , dan mengecup gemas 
boneka Cooky kesayangannya dan bergumam kecil 


Selamat malam Tae-Hyungie~ 


Baby Kookie, 
09 April 2020 


Vote, comment juseyo 


13. Amerika Kami Datang 


Happy Reading 


Pagi kembali menyapa dengan terangnya, diiringi suara 
burung-burung yang saling bersautan kecil menyambut 
dengan merdunya 


Pukul 07.00AM 


Ketujuh member Bangtan kini sudah terbangun dari tidur 
nyenyak mereka dengan malas, namun tidak untuk 
selanjutnya karena pukul sepuluh nanti mereka akan Take 
Off dan akan segera meluncur kenegara yang diinginkan 
maknae mereka 


Setelah mandi dan sarapan dipagi hari, kini mereka tengah 
mengemasi pakain mereka di dalam kamar masing-masing, 
dan memasukkan semua apa yang akan mereka bawa 
kedalam koper 


Seperti saat ini Jungkook telah selesai memasukkan apa 
yang akan ia bawa dan yang terakhir adalah ia memasukkan 
boneka kelinci berwarna pinknya yang bernama Chooky itu 
kedalam koper 


Menutup kopernya rapat, dan menarik 
resletingnya,menekan tombol pada gagang kopernya 
sehingga gagang tersebut meninggi lalu menyeretnya 
keluar dari dalam kamarnya menuju ruang tengah dorm , 
karena mereka meletakkan koper mereka masing-masing di 
ruang tengah dorm, 


Agar saat Seokjin dan Namjoon telah kembali dari mengurus 
semua keberangkatan mereka untuk berlibur, mereka 
langsung akan berangkat, dan take off 


Seokjin dan Namjoon pun tentu saja sudah mempacking 
koper mereka sebelum pergi untuk mengurus semuanya 


Jungkook meletakkan koper miliknya di samping koper milik 
Jimin Hyungnya yang berwarna kuning terang, dan terdapat 
sticker anjing kecil dengan warna senada , dan beberapa 
koper lainnya sudah ada disana 


Kemudian mendudukkan bokong seksinya di tengah-tengah 
Jimin dan Taehyung yang tengah menonton breaking news 
pagi hari di televisi, dengan beberapa cemilan ringan yang 
berserakan di atas meja 


Hobie Hyung dan Yoongi Hyung mana ? tanyanya pada 
kedua Hyungdeulnya 


Hobie Hyung sedang mandi, sedangkan Suga Ayung, 
kembali tidur di kamar setelah mengemas koper miliknya 
jawab Taehyung 


Seraya mengulurkan lengannya untuk meraih satu bungkus 
keripik kentang membukannya dan memakannya pelan 
sesekali melirik televisi yang menyala di hadapan mereka 


Jungkook  mengangguk-anggukan kepalanya beralih 
menghadap Taehyung kemudian lengannya terulur dan 
jemarinya yang lentik mencomot keripik kentang yang ada 
di tangan Taehyung ketika Ayungnya itu hendak 
memakannya , dan setelahnya ia hanya menampilkan 
senyum tanpa dosanya membuat Taehyung mendengus 
pelan dan Jimin yang terkikik kecil seraya mengusap halus 
surai Jungkook yang sedang mengunyah keripik di dalam 
mulutnya 


Chim Hyung~ apa Jinnie Hyung dan Joonie Hyung masih 
mengurus semuanya ? Ini sudah hampir pukul delapan, 
apakah masih lama lagi ? tanyanya 


Mengerjapkan matanya kecil dan melirik Jimin yang berada 
di sisi kanannya yang menoleh kearahnya 


Katanya sebentar lagi, mungkin saat ini mereka sedang 
dalam perlajanan pulang, dan setelahnya kita akan segera 
berangkat 


Jungkook mengerucutkan bibir tipisnya 


Huh, Kookie tidak sabar, Konser Charlie Puth itu besok 
Hyung, jika kita sampainya besok, kapan Kookie membeli 
tiketnya ujarnya sedih 


Membuat Jimin dan Taehyung merasa gemas selalu 
karenanya 


Tunggu saja Kookie bersabarlah Ne ujar Jimin lembut sekali 


Dan Jungkook mengangguk malas mendengarnya dan 
kembali mencomot keripik milik Taehyung dan memakannya 
terus seperti itu sampai sebungkus keripik kentang milik 
Taehyung pun habis tak bersisa, hanya mensisakan sedikit 
bumbu-bumbu halusnya saja di dalam bungkusannya 


Membuat Taehyung yang baru memakannya sedikit merasa 
jengkel luar biasa pada buntelan yang berada di tengah 
mereka ini ingin sekali mengunyel-unyel kedua pipi bulat itu 
yang seenaknya saja 


Dan lagi-lagi Jimin dibuat tertawa terbahak-bahak akan hal 
itu, 


Lalu melirik kearah pintu, saat pintu tersebut terbuka 
menampilkan wajah tampan Seokjin dan Namjoon yang kini 
berjalan menghampiri mereka dan berseru semangat 


Kalian sudah siap ? tanya mereka bersamaan 


Seketika Taehyung dan Jungkook yang sedang beradu 
argumen itu ikut menoleh kearah pintu dan mereka ikut 
berseru semangat bersamaan dengan Jimin 


SANGAT SIAPPPP ! 


Eh ? dimana Yoongi dan Hoseok ? tanya Namjoon bingung 
dan menoleh keasal suara yang berseru lantang 
menjawabnya 


Kami disini 


Itu adalah Yoongi dan Hoseok yang sudah sangat rapih 
bahkan Yoongi terlihat lebih segar, berjalan mendekat 
keruang tengah Dorm 


Taehyung, Jimin, dan Jungkook beranjak dari duduk mereka 
bersamaan, 


Meraih koper mereka masing-masing disusul yang lainnya 
juga, menarik semangta koper mereka dan berjalan keluar 
Dorm, Namjoon menutup pintu Dorm mereka dan 
menguncinya , setelah ia menekan beberapa digit tombol, 
untuk memasukkan password nya dan setelah tertutup 
rapat 


Karena pelayan mereka untuk hari ini sampai dua minggu 
kedepan selama mereka berlibur ke Amerika di 


liburkan,bahkan Taehyung tidak lupa menitipkan anaknya 
juga beberapa makanan khususnya.. yaitu Yeontan anjing 
kesayangannya dan makanan anjingnya pada sang pelayan 
untuk dibawa pulang terdahulu, sampai nanti mereka 
pulang dari Amerika.. 


Dan ya, meliburkan pelayan mereka itu adalah berdasarkan 
usulan Shi Hyuk, PD NIM mereka, 


Melangkah bersama menuju basemant dorn mereka menuju 
parkiran untuk menghampiri mobil yang akan mengantar 
mereka menuju bandara Incheon Airport , masuk kedalam 
mobil yang berukuran lumayan besar setelah menaruh 
koper mereka kedalam bagasi dan segera melaju dengan 
kecepatan sedang, 


AMERICA WE HERE !! 


Tertawa bahagia sesekali bernyanyi riang, selama perjalanan 
menuju bandara bahkan Jungkook terus bertepuk tangan 
kecil memeluk boneka Chookynya yang telah ia keluarkan 
dari dalam kopernya sebelum memasukkannya kedalam 
bagasi 


Sehingga tak terasa kini mereka telah sampai di bandara 
dengan waktu yang tidak bisa di bilang singkat, membuat 
mereka dengan segera turun dari mobil dan sebelum itu 
mereka menyempatkan untuk memakai masker mereka 
untuk menutupi wajah mereka, takut-takut penggemar 
mereka menyerbu, lalu setelahnya mengeluarkan koper 
mereka masing-masing silih berganti 


Dan menariknya masuk secara bersamaan, setelah mereka 
menujukkan beberapa berkas lengkap milik mereka, dan 
kini mereka menaiki satu-persatu tangga kecil menuju pintu 
pesawat karena akan take off sebentar lagi, saat tadi 
mendengar pengumumman melalui pengeras suara Jika 


penerbangan dari Korea Selatan menuju Amerika akan 
segera, dalam waktu sembilan belas menit lagi, 


Mereka melangkahkan kaki untuk 

masuk menuju sampai lebih dalam pesawat , yang sudah 
mereka khususkan untuk mereka di bagian belakang karena 
Shi Hyuk yang memintanya , terduduk tenang dikursi 
empuk pesawat dan siap melepas landas dengan tenang 
karena penerbangan dari Korea ke Amerika waktunya 
tidaklah singkat, membuat mereka mengharuskan untuk 
terlelap dalam tidur, agar tidak terasa nanti jika mereka 
sampai di Amerika 


KKK KK 


Perhatian-perhatian semuanya, pesawat akan segera 
sampai dan mendarat di bandara International John F. 
Kennedy JFK Amerika Serikat, bersiaplah.. 


Hoseok lah yang pertama kali terbangun dari tidurnya saat 
mendengar suara dari pengeras suara yang mengatakan jika 
sebentar lagi akan sampai. 


Sedangkan yang lain masih tertidur pulas, ia 
merenggangkan otot-ototnya yang terasa kaku, melirik jam 
tangan mahal yang melingkar indah di pergelangan tangan 
kirinya, yang sudah menunjukkan pukul sembilan malam 
waktu Korea, karena waktu korea lebih cepat tiga belas jam 
dari Amerika yang artinya saat ini Amerika masih pukul 
delapan pagi saat ia melirik keluar jendela pesawat 


Jim, bangunlah.. Kita akan tiba sebentar lagi 


Hoseok menguncang-guncang lengan putih Jimin yang 
duduk di sampingnya, yang masih tertidur pulas.. 


Membuat Jimin terusik dan membuka mata bulan sabitnya, 
dan mengerjap-ngerjapkan matanya perlahan, lalu 
mendengus melirik Hoseok yang sudah tersenyum lebar 
menatapnya 


Kau mengangguku Hyung, astaga.. keluhnya 


Mengusak surainya abstrak dan mengangkat kedua 
lengannya ke atas merenggangkan otot-ototnya yang terasa 
pegal, karena sudah terlalu lama mereka terduduk, tentu 
saja, sebelas jam mereka menempuh perjalanan hanya 
untuk sampai ke Amerika 


Kalau kata Yoongi sih, lebih baik aku tidur saja di kasur ku, 
dari pada tertidur di kursi seperti ini dalam kurun waktu 
yang cukup lama.. 


Hoseok dan Jimin melirik kesamping mereka, yang berjarak 
hanya dua meter, disana terdapat Taehyung dan Jungkook 
yang saling bersandar satu sama lain, yang masih terlelap 
dengan nyaman 


Jimin beranjak dari duduknya menghampiri Taehyung dan 
Jungkook, menggoyangkan lengan mereka dengan pelan 


silih berganti, dan malah membuat Jungkook semakin 
mengusel nyaman pada Taehyung membuat Jimin gemas 
setengah mati melihatnya 


Tae, Kookie.. Bangun.. Sebentar lagi kita sampai serunya 
kecil dan terus membangunkan kedua Dongsaengnya itu 
sehingga di detik berikutnya ada pergerakkan dari 
keduanya 


Ugh ? Chim Hyung ? 


Itu Jungkook yang berseru kecil, seraya jemarinya 
mengusap-usap kedua mata doenya membuat Jimin yang 
melihatnya menahannya 


Jangan, nanti matamu sakit Kookie ujarnya, 


Dan mengusap lembut surai hitam Jungkook dan beralih 
melirik Taehyung 


Sebentar lagi kita sampai Jimin Ayung ? tanyanya dan 
percayalah Taehyung itu sangatlah jarang sekali memanggil 
Jimin dengan embel-embel Hyung 


Dan Jimin mengangguk 
Ya, bersiaplah 


Setelahnya Jimin melangkah menjauh dari sana ,dan 
berjalan sedikit kedepan menghampiri Yoongi, lalu disisi 
kursi lainnya terdapat Seokjin dan Namjoon yang sepertinya 
baru saja terbangun, membuat Jimin mengulas senyuman 
tipis dan menghele nafas pelan merasa lega, yang 
membuatnya kembali menghela nafas kasar saat melihat 
Yoongi yang masih bergelut nyaman menyandarkan 
kepalanya pada sandaran kursi dan memeluk Shookynya , 
seperti kucing malas 


Jimin melirik Seokjin yang sedang berbicara dengan 
Namjoon, melirik dengan pandangan memelas, untuk 
meminta bantuan membangunkan Yoongi, Karena 
Seokjinlah yang paling ampuh jika membangunkan Yoongi 
yang sulit sekali terbangun 


Jinnie Hyung~ panggil Jimin dengan melas membuat 
Seokjin dan Namjoon menoleh bersamaan 


Jimin ? Kenapa hm ? tanya Seokjin lembut.. 
Bantu aku membangunkan Suga Ayung pintanya 


Membuat Seokjin mengulas senyumannya dan mengangguk 
dengan matanya yang melirik malas Yoongi yang posisinya 
masih sama seperti yang Jimin lihat 


Beranjak dari duduknya dan berjalan meghampiri Yoongi 
dan berdiri disamping si kucing malas itu 


Mengguncang kasar lengan Yoongi membuat Jimin terkikik 
melihatnya 


Yoongi.. Bangunlah, ujarnya pelan 
Min Yoongi 


Astaga , haruskah Seokjin memekik disini ? Layaknya di 
dorm mereka seperti biasa ? 


Melirik jam tangannya, dan ternyata lima menit lagi mereka 
benar-benar sampai di bandara Internasional New York 


SUGA ! 


Dengan sekali pekikkan nyaringnya berhasil membuat 
Yoongi meneggakan tubuhnya kaku, bahkan Hoseok, 
Taehyung dan Jungkook, sama halnya 


Astaga Jinnie Hyung, kenapa memekik eoh ? Ini bukan di 
dorm kita cercanya 


Membuat Seokjin mendengus malas, bahkan karenanyalah 
ia harus berteriak seperti ini 


Bangun, kita akan sampai lima menit lagi setelahnya 
berjalan meghampiri Namjoon dan kembali terduduk 


Sedangkan Jimin kembali menghampiri Hoseok yang sedang 
mendengarkan musik melalui airphonenya yang 
menyumbat di kedua telinganya, lalu ikut terduduk dan 
melirik Taehyung dan Jungkook yang sedang bernyanyi 
bersama 


Jungkook tersenyum senang, tentu saja Jimin tahu, karena 
maknaenya itu pasti sangat tidak sabar untuk menonton 
konser salah satu penyanyi kesukaannya itu 


Membuat Jimin ikut tersenyum senang, dan Hoseok yang 
melirik Jimin bingung karena ia kira dongsaengnya itu 
tersenyum tanpa sebab, membuatnya hanya 
menghendikkan bahu acuh,dan kembali menikmati 
musiknya seraya bersenandung kecil 


Baby Kookie ! 
11 April 2020 


Chapter 13 hohoooo 


Vote, comment nya dong, rindu vote banyak, kayak 
awal cerita ini aku buat gituhhh.. 


Hm .. 


Gatau kenapa detik-detik mau tamat kan pengen aja 
gitu daper vote banyak lagi yang buat semangat 45 


14. Nonton konser - Churlie Puth 


Happy Reading 


Dua puluh menit yang lalu sudah, kini mereka sampai dan 
sedang di perjalanan di dalam sebuah TAXI, Ah tidak lebih 
tepatnya dua taksi karena satu mobil tidak akan cukup 
untuk mereka bertujuh , 


Didalam mobil pertama terdapat Namjoon, Taehyung dan 
Hoseok, dan di mobil kedua terdapat Seokjin,Yoongi,Jimin 
dan Jungkook 


Saat ini mereka sedang menuju Hotel yang sudah di pesan 
Namjoon sebelum mereka kemari, Hotel yang ada di salah 
satu negara Amerika Serikat, yaitu The Peabody 
Memphisi, karena hanya Hotel itu yang perjalanannya 
tidak terlalu lama dari bandara , hanya enam belas jam tiga 
puluh enam menit, 


Yang nyatanya masih terbilang lama juga, namun.. Jika 
mereka memilih Hotel lain, maka waktunya lebih lama, dan 
mereka sangat yakin jika mereka memilih Hotel lain, maka 
Jungkook tidak akan pernah bisa menonton konser Churlie 
Puth 


Tentu saja mereka tidak ingin itu terjadi, terlebih saat 
mereka mengingat wajah sedih Jungkook, 


Dan kembali melanjutkan tidur mereka selama perjalanan 
menuju Hotel, karena bagi mereka ini masih malam, 
walaupun disini langitnya terang, 


Perjalanan yang mereka tempuh ini tidaklah bisa di bilang 
singkat, hanya untuk berlibur dengan bonus menonton 
sebuah konser disini yang merupakan keinginan maknae 
mereka 


Dan siapa yang bisa menolak keinginannya, tidak akan ada 
yang bisa , tentu saja tidak ! Karena Jungkook terlalu imut 
untuk tidak mendapatkan apapun yang ia inginkan, dan 
apapun itu, selagi mereka bisa mengabulkan, apapun akan 
mereka berikan dan mereka turuti, ahh mereka menjadi 
seperti bucinnya seorang Jeon Jungkook saja.. 


ak 


Tak terasa kini mereka sampai di tempat tujuan mereka, 
yang kini masih terlelap di dalam taksi masing-masing dan 
seolah-olah mempunyai sebuah telepati kedua driver itupun 
berucap dengan bersamaan juga dengan kata yang sama 


Excuse me for everyone, this has reached your goal, please 
wake up ! 


Di mobil pertama 


Namjoon, terbangun saat mendengar supir taksi itu berseru 
dan membangunkan mereka 


Ahh, sorry sir, is it true that this has until ? tanya Namjoon 
dan sang supir mengangguk 


Yes, this has until your destination 
Dan Namjoon tersenyum senang mendengarnya 


Thank you very much, sir, and this is the money for our fees 
ucap Namjoon 


Seraya memberikan beberapa lembar uang kertas yaitu 
Dolar AS yang ia keluarkan dari dalam dompetnya dan 
memberikannya pada sang supir yang di terima dengan 
senyuman, lalu ia kembali memakai maskernya untuk 
menutupi wajahnya dan segera membangunkan Hoseok 
juga Taehyung 


Tae..Hobie.. Kita sudah sampai, ayo bangunlah 


Membuat keduanya terbangun dan mengangguk seraya 
menguap kecil 


Ah baiklah Jonnie Hyung 


Tak lupa membenarkan posisi masker mereka yang tak 
beraturan di wajah mereka 


Lalu ketiganya bergegas keluar dari dalam mobil diikuti 
Sang supir yang juga beranjak keluar untuk membantu 
mereka mengeluarkan koper milik mereka yang berada di 
bagasi 


Begitupun di mobil kedua, yaitu Seokjin,Yoongi, Jimin dan 
Jungkook yang kini juga sedang mengeluarkan koper 
mereka dari dalam taksi, 


Lalu bersamaan mereka membungkuk dan mengucapkan 
kata terimakasih 


Thank yo so much Sir ! 


Lalu berbalik dan melangkah masuk kedalam gedung yang 
menjulang tinggi di hadapan mereka menuju meja panjang 
Resepsionis Hotel, dan terdapat seorang wanita bule yang 
menjaga 


Dengan segera mereka melangkah mendekat 


"Excuse me Miss.."ujar Namjoon membuat wanita itu 
menoleh kearah mereka dan menampilkan senyuman 
ramahnya 


Yes, can I help you ? tanyanya 


Yeah, we just arrived from korea, and want to stay at this 
hotel, I have also booked via online, and just look" 


Namjoon menunjukkan ponselnya yang disana tertera 
sebuah data jika ia sudah memesan tiga buah kamar Hotel 
yang berdekatan dengan fasilitas VIP, dan terakhir ia 
menunjukkan kartu identitas mereka, membuat wanita 
tersebut menjerit kecil dan mereka menampilkan senyuman 
tipis di balik masker yang dikenakan 


Are you all BTS members ? Really ?! ujar wanita itu lagi 
membuat mereka mengangguk, lalu wanita itu kembali 
berseru 


Gosh, | can't believe this, okay this is your room key, take a 
break, thank you and 


Wanita itu menggantungkan ucapannya setelah jemarinya 
yang putih memberikan ketiga kunci kamar mereka, dan 


Saat ini ia sedang merotasikan matanya menatap sekitar 
seperti sedang mencari sesuatu.. Sehingga ia berujar dan 
memanggil dua orang pria putih yang merupakan pegawai 
Hotel juga 


Sir, please take them to their room, and help them bring 
their belongings too, they are Korean boy band, BTS ! 
Sambungnya 


Membuat member Bangtan lagi-lagi tersenyum di balik 
masker 


Ahh of course, let's 


Lalu keduanya meraih koper milik mereka dan membawanya 
membuat mereka berucap kata terimakasih 


Thank you very much sir and excuse me miss 


Lalu mereka mengikuti kedua orang yang sedang membawa 
koper mereka menelusuri lobi Hotel, lalu menaiki Lift 
dengan ukuran besar, sehingga mereka semua muat untuk 
masuk kedalam dan ternyata kamar mereka terdapat di 
lantai sepuluh, yang kini hanya terjadi keheningan saja dan 
tidak terasa Lift yang mereka naiki pun berhenti dan 
pintunya terbuka secara perlahan, kemudian terbuka 
dengan lebarnya, membuat mereka segera melangkah 
keluar, dan kembali berhadapan dengan Resepsionis Hotel 
lainnya, yang kini tersenyum ramah kearah mereka dan 
membungkuk, 


Lalu mereka di antarkan menuju kamar mereka yang akan 
mereka tempati, dan berhenti tepat di tiga buah pintu 
coklat berukuran besar dengan nomor 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 


Hyung, Kookie ingin tidur bersama Jinnie Ayung seru 
Jungkook membuat mereka mengangguk dan Seokjin 


tersenyum mendengarnya 


Baiklah Kookie, karena kau ingin tidur denganku, berarti kita 
akan pilih kamar dengan nomor dua kosong dua saja 
bagaimana ? ujar Seokjin sekaligus bertanya 


Tentu saja Ayung ! Ayoo, 


Jungkook menggenggam gagang kopernya pada tangan 
kirinya, sedangkan tangan kanannya menarik pergelangan 
tangan Seokjin, membuat pria berbahu lebar itu langsung 
meraih kopernya dan menariknya cepat, sedangkan yang 
mereka tinggalkan begitu saja 


Siapa yang ingin denganku ? tanya Namjoon 
Aku Hyung, ay 


Ayo juga Joonie sela Hoseok, membuat Taehyung 
mendengus kesal menatap Hyung kudanya itu yang 
seenaknya saja menyela ucapan orang dan Taehyung 
bersumpah semoga dia terus-menerus seperti kuda lumping 


Dan satu lagi, sebenarnya Taehyung ingin tidur bersama 
maknae kesayangannya tetapi yang ia ingin malah sang 
maknae memilih Hyung mereka, kan Taehyung keciwi gais 


Baiklah ayo kita masuk ke kamar dua kosong tiga, berarti 
Yoongi dan Jimin, kalian berdua di kamar dua kosong satu ya 
, selamat malam 


Dan dengan segera Namjoon, Taehyung dan Hosoek 
melangkah masuk kedalam kamar mereka dan menutup 
pintunya meninggalkan Yoongi dan Jimin yang terdiam saja 
dari tadi dengan saling lirik-melirik 


Dan dengan bersamaan pulah menghela nafas pelan 
namun, terdengar berat 


Hah ! 


Lalu melangkah masuk kedalam kamar mereka bersama 
untuk kembali beristirahat mengingat ini baru pukul dua 
dini hari 


Yang nyatanya mereka dimana pun dan kapan pun itu, baik 
berada di Seoul maupun America, tetap saja selalu 
mendapatkan kamar yang sama, dan berdua ! 


Menyebalkan ! .. 


Pukul 07.30 AM 
Amerika Serikat 


Kini Jungkook sudah bersiap bahkan sangat rapih sekali 
dengan outfitnya hari ini bertemakan putih dari kepala 
sampai kaki jenjangnya, mengingat cuaca pagi hari Amerika 
begitu terangnya dengan sangat indah membuatnya 
semakin semangat dan tidak sabar untuk menonton konser 
penyanyi kesukaannya hari ini pada pukul sebelas 


Melirik Seokjin yang masih tertidur nyaman diatas kasur 
empuk berlapiskan sprei putih dengan selimut tebal 
membungkus tubuhnya 


Membuat Jungkook bergerak melangkah mendekat kesisi 
kasur dan mulai membangunkan Hyung tertuanya itu 


Jinnie Hyung, lreona~ ujarnya seraya kedua lengannya 
menggoyang-goyangkan tubuh Seokjin agar segera 
terbagun, karena ia merasa lapar sekali 


Jinnie Hyungie~ Ppali Ireona pekiknya kecil 


Di telinga kanan Seokjin membuat sang empunya terjengit 
keget dalam tidurnya dan seketika langsung terduduk 
dengan mata yang melotot lebar namun detik berikutnya 
kembali terpenjam dan menyandarkan kepalanya pada 
sandaran kasur 


Dan Jungkook semakin menjadi-jadi 


Hueeeee Jinnie Hyung, Kookie lapar eoh, tidak makan dari 
kemarin-kemarin eh makan ya kemarin.. ujarnya lalu 
bingung sendiri dengan ucapannya lalu kembali lanjut 


Kookie dari kemarin-kemarin hanya memakan camilan saja, 
dan itu tidak membuat Kookie merasa kenyang tentu saja 


Membuat Seokjin kembali membuka matanya dengan 
terpaksa dan langsung disuguhkan wajah memelas bayi 
kesayangannya 


Astaga, suara Kookie nyaring sekali, sampai membuat 
Hyung, dengan terpaksa bangun dari tidur nyenyak Hyung 
ah ayo-ayo, akan Jinnie Hyung pesankan makanan untuk mu 
sarapan ya.. ucapnya pelan 


Dengan sesekali menguap lebar, dan merentangkan kedua 
lengannya yang terasa pegal yang ia keluarkan dari dalam 
selimut 


Jungkook mengangguk semangat sekali, dengan senyuman 
kelincinya merekah 


Baiklah, Kookie ingin apa ? tanyanya 


Satu porsi ayam goreng tepung, kentang goreng dan Sirup 
maple serunya semangat 


Seokjin melotot lebar mendengarnya, namun langsung ia 
iyakan saat melirik Jungkook yang setelahnya menampilkan 
Aegyo nya yang terlihat begitu menggemaskan 
membuatnya ingin mengigit pipi gembil itu 


Oke-oke akan Hyung pesankan untuk kita semua, lagi pula 
kita ini memesan kamar VVIP dengan lengkap ujarnya 


Seraya meraih gagang telepon yang langsung bisa 
menghubungi Resepsionis Hotel 


Hello, can you bring four servings of flour fried chicken, and 
four servings of french fries, also three bottles of maple 
syrup, to VVIP's room, number two is empty two ucapnya 
panjang, 


Dan dalam hati ia bersyukur karena selalu belajar berbicara 
bahasa Inggris dengan Namjoon, dan jangan lupa ingatkan 
dia untuk mengucapkan kata terimakasih kepada 
dongsaengnya itu 


Bahkan Jungkook sampai membuka bibir tipisnya lebar 
dengan bertepuk tangan kecil dan menggumamkan kata 
Waw, Jinnie Hyung hebat ! 


Membuat Seokjin yang sedang mematikan sambungan 
terlepon tersenyum manis merasa malu 


Kini mereka sudah selesai sarapan bersama di kamar Hotel 
Seokjin dan Jungkook karena setelah apa yang Seokjin 
inginkan tadi datang, ia langsung keluar dan memanggil 
Dongsaengdeulnya lainnya, dan ya satu porsi Ayam goreng 
tepung dan kentang, dihabiskan oleh Jungkook seorang diri, 
sedangkan tiga porsi lainnya mereka berbagi bersama tentu 
tidak lagi untuk Jungkook karena ia sudah merasa sangat 
kenyang sekali 


Hyung ! Hari ini kita membeli tiket untuk menonton konser 
Churlie Puth kan ? 


Jungkook bertanya seraya melirik keenam AHyungdeulnya 
silih berganti 


Dan Namjoonlah yang menjawabnya 


Tentu saja, Hyung.. Sudah memesan tujuh tiket konser 
VIPnya untuk kita Kookie, dengan orang kenalan Hyung 
disini menampilkan senyuman lebarnya saat ia bersitatap 
dengan Jungkook yang tersenyum manis dengan lebar 


Jadi, kita akan pergi sekarang ? serunya 


Tentu saja tidak karena kan kau tahu sendiri mulainya pukul 
sebelas, jadi tidak ada salahnya untuk kita pergi jalan-jalan 
dahulu bukan ? seru Seokjin dengan nyaring dan Jungkook 
berseru semangat 


Yeayyyy, jalan-jalan 


Dan disinilah mereka saat ini, Patung Liberty tempat 
wisata terpopuler di Amerika, berkeliling-keliling dengan 
seruan Jungkook yang merasa senang, lalu berbelanja Stuff 
khas Amerika 


Selagi mereka menunggu konser Churlie Puth yang 
beberapa saat lagi dimulai, karena saat ini jam sudah 
menunjukkan pukul sepuluh lewat lima belas menit, 
membuat mereka langsung bergegas menuju lokasi konser 
tersebut yang ternyata berada di tempat yang sama saat 
mereka mengada konser bertajuk Love Yourself speak 
Yourself di Stadion Citi Field dahulu setelah mereka 
mengadakan konser di Seoul yang berhasil memecahkan 
rekor bersejarah 


Kini mereka bertujuh sudah terduduk rapih di kursi stadium 
bagian VIP, membuat Jungkook semakin senang, dan 
mengeluarkan poster Churlie Puth yang ia bawa dan di 
gulung lalu bertingkah layaknya the real fanboy saat 
beberapa waktu berikutnya sosok yang ditunggu-tunggu 
pun tampil dengan menyanyikan satu buah lagu berjudul 
Attention dengan merdunya bahkan Jungkook ikut 
bersenandung kecil, lalu berikutnya berganti lagu dengan 
judul We dont talk Anymore mengingatkan Jungkook pada 
masa duet mautnya dengan sang penyanyi yang bahkan 
membuat author terus mengulang-ulang videonya hehe 


Lalu musik pun berhenti karena lagu yang di nyanyikan oleh 
Churlie Puth sudah selesai dan masih banyak lagi lagu yang 
ia nyanyikan, 


Dan untuk selanjutnya mereka mendapatkan sebuah 
kesempatan untuk bertemu dengan penyanyi kesukaan 
Jungkook itu di backstage karena Jungkook yang merengek 
dengan nada paksa pada Namjoon, membuat Hyung 


wibawanya itu mengangguk pasrah dan menuruti 
keinginannya 


Baby Kookie ! 
13 April 2020 


Capter empat belas ! 
Vote. Comment... Yang banyak 
pleaseuuuuuuuuuuuuu 


MENUJU PART TERAKHIR, POKOKNYA KOMEN HEBOH ! 


15.Beachwalker Park - Kembali ke Seoul 


selamat membaca, di chapter terakhir ,yang untuk kali ini 
akan terasa panjang yaitu 2000 kata ! ter'untuk kalian 
semuahhhhh 


Baby Kookie ! 
Pokoknya sih nanti jangan rindu aja, berat soalnya.. 


salam sayang dan cinta dari ketujuh orang tampan 


Happy Reading 


Pukul 08.30 AM 
America Serikat 


Semilir aingin berhembus dengan lemputnya, seolah-olah 
menyapa mereka dengan sentuhannya yang tak terlihat, 
yang mampu menyejukkan hati dengan begitu tenang 
karena hembusannya, 


Bersamaan dengan demburan ombak yang keras yang 
menyapu pesisir pasir pantai seakan-akan itu adalah sebuah 
alunan musik yang menggema dengan merdunya dan 
menghanyutkan ketenangan mereka dengan ombaknya, 


Menikmati pagi hari di pesisir pantai di Negara paman Sam, 
adakah yang bisa menolaknya ? Pasti tidak ada bukan ? 


Itulah yang di lakukan ketujuh member bangtan yang 
sedang menikmati liburan terakhir mereka disini dengan 
menyempatkan diri untuk mampir di pantai 

Beachwalker Park, 


Yaaa, waktu liburan mereka selama dua minggu disini 
memang sudah berakhir, dan tentu saja mereka tidak 
menyia-nyiakannya, selama hari berturut-turut di Amerika, 
mereka sudah berkeliling tempat mana saja yang ingin 
mereka kunjungi setelah satu hari dimana mereka sampai 
esoknya langsung menonton konser penyanyi kesukaan 
maknae mereka tentu saja, barang-barang khas Negara ini 
pun sudah mereka beli untuk oleh-oleh, 


Berhubung ini masih pagi, sehingga di pantai ini masih 
terlihat lumayan sepi sekali, seakan-akan hanya ada mereka 
saja disini, 


Bermain sepuas hati mereka dan melakukan hal apa saja 
yang menurut mereka menyenangkan, 


Berjarak lima meter dari deburan ombak, terdapat Taehyung 
dan Jungkook yang terduduk di pasir karena keduanya 
sedang membuat istana pasir yang tidar pernah jadi , 
karena selalu terhempas oleh ombak, sehingga keduanya 
terus mengulang kembali istana pasir mereka membuat 
Hyungdeul keduanya menggelengkan kepala pelan 
melihatnya, 


Astaga Tae-Hyungie kenapa sulit sekali keluh Jungkook 


Hyung pun tidak tahu Kookie, ayo kita buat lagi saja 


Membentuk kembali istana pasir mereka untuk sekiranya 
ada keajaiban yang membuat istana pasir mereka jadi 


Lalu disisi lain Hoseok dan Yoongi yang sedang mengubur 
diri mereka di dalam pasir dan hanya tertinggal kepala 
mereka saja, dengan kedua mata mereka yang terhalangi 
masing-masing sebuah kacamata hitam yang membuat 
keduanya semakin terlihat mempesona 


Mengubur diri di pasir seperti ini membuatku ingin tertidur 
ujar Yoongi pelan 


Dan memejamkan matanya di balik kacamata hitamnya itu 
Benar sekali Hyung,tapi aku tidak ingin tidur, 


Sedangkan Seokjin dan Namjoon, sedang mencari kerang di 
pinggiran pantai dengan sebuah ember berukuran sedang 
ada pada tangan kekar Namjoon, 


Jonnie, disini bayak kerangnya, cepatlah kemari seru Seokjin 
menunjuk-nunjuk kerang yang berada dekat telapak 
kakinya 


Sehingga Namjoon berjalan mendekat dan ikut melihat 
yang ternyata memang benar adanya, dan keduanya 
berjongkok seraya mengumpulkan kerang-kerang itu dan 
memasukkannya kedalam ember yang baru saja Namjoon 
letakkan di samping mereka 


Lalu Jimin ia asik sendiri ,berada tidak Jauh dari posisi 
Taehyung dan Jungkook, kini ia sedang berselfie ria 
menggunakan ponselnya tanpa memperdulikan yang 
lainnya, katanya ingin mempostingnya di akun Twitter 
mereka tentu saja 


Dengan kacamata tanpa frame dimatanya, seraya jemari 
berisinya menyisir surai orangenya perlahan 


Aku benar-benar tampan sekali, benarkan ? aku tampan ? 
Tentu Saja aku tampan ujarnya memuji dirinya dan bertanya 
pada dirinya sendiri saat ia menatap layar kamera 
ponselnya 


Cuaca hari ini sangat mendukung sekali, tentu saja siapa 
yang ingin ke pantai di pagi hari bukan, ? Namun, ini 
sengaja mereka lakukan 


Ahh Hyungieeee~ Kookie haus sekali ujar Jungkook 


Dengan kerasnya dengan sedikit rengekan lalu mengusap 
pelipisnya yang sedikit berkeringat, akibat terlalu lelah, 
membangun istana pasirnya bersama Taehyung yang 
berulang-ulang itu, bahkan Yoongi terus-menerus 
mengumpat kata bodoh sedari awal dia melihat kedua 
dongsaengnya itu membuatnya 


Seokjin menoleh kebelakang, melihat dari jarak yang 
lumayan jauh, baby nya sedang merengek haus, 
membuatnya melangkah menghampiri bersama Namjoon, 
bahkan mereka sudah mengumpulkan banyaknya kerang di 
dalam ember yang di pegang Namjoon 


Jungkook beranjak dari posisi duduknya bersama Taehyung, 
lalu menepuk-nepuk kecil celana bagian belakangnya yang 
tertempel pasir 


Mau Jinnie Hyung, pesankan kelapa muda ? tawar Seokjin 
lembut 


Tentu saja Jungkook mengangguk semangat bersama 
Taehyung tentu saja yang lainnya seperti Hoseok dan Yoongi 
juga Jimin yang masih berselfie ria ikut mengangguk 


Aku juga ingin Hyung~ itu Namjoon yang ikut menyahuti 


Baiklah-baiklah, akan aku pesankan, dan Namjoon.. Jika kau 
ingin juga, kau harus ikut menemaniku memesannya ujar 
Seokjin 


Membuat Namjoon mengangguk dan mengikuti Seokjin 
yang mulai berjalan menghampiri penjual kelapa muda 
yanh bejarak tidak terlalu jadub dari mereka 


Sedangkan yang lain kembali melakukan apa yang mereka 
inginkan 


Jungkook sudah belari menghampiri pinggiran pantai, 
katanya ingin berenang di laut lepas itu sangatlah 
menyenangkan 


Dan ia tidak akan jauh-jauh karena memang Seokjin selalu 
melarangnya 


Taehyung dan Jimin ikut menemani Jungkook,dan ternyata 
Jimin sudah merasa bosan sendiri dengan kegiatannya yang 
berselfie tiada henti itu 


Sedangkan Hoseok dan Yoongi sedang berbaring nyaman di 
pasir dengan beralaskan sebuah tikar tipis berukuran besar 
seraya bermain ponsel mereka masing-masing 


Yoongi Hyung, bukankah hari ini.. Hari terakhir kita berlibur 
dan kita akan kembali pulang ke Seoul ? kata Hoseok 


Yoongi menanggapinya dengan anggukan kecil, lalu 
menjawab seadanya 


Ya, hari ini terakhir kita langsung pulang setelahnya 


Dan kembali asik dengan ponselnya, karena ia sedang 
menonton siaran langsung idolanya di instagram yang 
seorang Rapper terkenal dengan suara khasnya yaitu 
AgustD 


Yoongi sangat mengidolakannya sejak lama sekali.. Dan saat 
ia mengidolakan Rapper itu membuatnya berambisi untuk 
menjadi seorang Rapper juga seperti saat ini 


Hoseok mendengus pelan, saat ia melirik kelayar ponsel 
Yoongi, dan ia menghendikkan bahunya acuh dan menatap 
kedepan dimana ketiga maknaenya sedang berenang dan 
saling memercikkan air satu sama lain bahkan tertawa 
membuatnya ikut tertawa melihatnya 


Tidak lama kemudian Seokjin dan Namjoon kembali datang 
dengan masing-masing di tanggan mereka membawa dua 
kelapa muda yang sudah terbuka dan terselip masing- 
masing sedotan, lalu di samping keduanya terdapat 
seseorang yang tidak mereka kenali yang juga membawa 
tiga buah kelapa muda, yang ternyata adalah pelayan 
penjual kelapa muda itu lalu meletakkan disisi Hoseok dan 
Yoongi yang kini sudah terduduk semangat melihatnya 


Mengucapkan kata terimakasih pada orang itu yang 
kemudian sudah berlalu 


Ayo ambillah, masing-masing, aku akan meghampiri Jimin, 
Taehyung dan Jungkook ujar Seokjin 


Kemudian ia berjalan menghampiri ketiga dongsaegnya 
yang sudah basah kuyup itu dan berseru pelan 


Jiminnie, Taehyungie dan uri Jungkookie, Jinnie Ayung sudah 
membelikan kelapa muda, sebaiknya ayo kita menikmatinya 
bersama 


Mendengarnya ketiga orang itu menoleh kearah Seokjin dan 
mengangguk semangat dan segera berlari menghampi 
Namjoon, Hoseok dan juga Yoongi yang sedang menikmati 
kelapa muda mereka dengan khidmatnya di susul Seokjin di 
belakang mereka yang menggeleng melihatnya 


Bersamaan mereka duduk di alas tidak yang tadi menjadi 
tempat Hoseok dan Yoongi berbaring nyaman, dengan 
masing-masing tangan mereka memegang kelapa muda 
yang nampak segar dan meminumnya perlahan, mengingat 
matahari yang mulai meninggi dan menyorotkan cahayanya 
perlahan yang kemudian akan bersinar terang seakan 
membakar kulit dan menemus kedalam 


Hyungdeul, ayoo kita berfoto bersama, Kookie kan 
membawa kamera Kookie seru Jungkook 


Menampilkan senyum kelincinya membuat siapa pun gemas 
dibuatnya 


Yang kini beranjak dan mencari-cari tas kameranya yang 
entah berada dimana, padahal ia ingat sekali jika ia 
membawanya dan menaruhnya disini 


Hueeee Hyungieeee~ dimana tas kamera Kookie eoh, 
padahal Kookie ingat sekali jika Kookie membawanya, dan 
meletakkannya disini sebelum bermain pasir dengan Taetae 
Hyung serunya nyaring dan merengek layaknya bayi 
kehilangan mainannya 


Mengobrak-abrik sekitarnya seraya hisakannya terus keluar, 
itu adalah Kamera Kesayangannya 


Membuat semuanya ikut mencari-cari di sekitar mereka 
sekiranya menemukan tas kamera milik maknae mereka 
namun... 


Dukhh ! 
Astaga apa ini ?! seru Hoseok 


Saat ia ingin membalik tubuhnya agar kembali menghadap 
pantai dan ikut mencari kamera adik kesayangannya, dan 
bokongnya malah terhantuk sesuatu yang keras 
membuatnya terjengit kaget dan ia melihat, yang ternyata 
sebuah tas berukuran sedang yang sudah bisa ia pastikan 
itu adalah tas kamera Jungkook yang sedang di cari-cari 
membuatnya tersenyum tipis namun sangatlah manis 


JU NGKOOKIE , INI TAS KAMERA MU KETEMU ! pekiknya 


Seraya melirik Jungkook yang sedang sibuk mencari-cari 
apa yang telah ia pegang, di sekitaran mereka, membuat 
yang di panggil menoleh dan tersenyum lebar sekali,dengan 
jemarinya yang mengusap air matanya di pipi berisinya dan 
berseru 


Benarkah ? 


Dan berjalan menghampiri Hoseok begitu pun yang lainnya 
yanh ikut bernafas lega, jika kamera tersebut tidak di 
temukan mereka yakin akan banyak kejadian buruk yang 
akan Jungkook lakukan 


Ah, gomawoyo Hobie Hyung ujarnya 


Setelah tangannya menerima tas kameranya yang diberikan 
Hoseok padanya dengan senyuman dan membalas ucapan 
Jungkook 


Sama-sama Kookie ah ayooo katanya kita ingin berfoto ? 
ucap Hoseok dan mendapat anggukkan semangat 
semuanya 


Baiklah mari kita berfoto yeayh- 


Seruan Jungkook membuat mereka tertawa mendengarnya 
dan Jungkook kini meletakkan kameranya diatas keranjang 
rajut yang berisikan cemilan mereka yang sengaja Seokjin 
bawa , membuka penutup lensa kameranya lalu 
memfokuskannya dengan benar, menghadapkan pada 
Hyungdeulnya yang sudah berpose dengan konyolnya 
disana membuatnya terkekeh melihatnya 


Jemari lentiknya menekan tombol bagian atas kameranya 
dan memotret Hyungdeul kesayangannya itu, setelah 
memotret beberapa foto Hyungdeulnya, Jungkook mengatur 
waktu pada kameranya dalam sepuluh detik yang 
setelahnya dapat memotret mereka selama lima kali, lalu 
setelahnya ia berlari cepat menghampiri Hyungdeulnya 
dengan bibir tipisnya menghitung waktu 


Satu 

Dua 

Tiga 

Empat 

Lima 

Enam 

Tujuh 

Delapan 

Kookie ayoooooo cepat" dan sampai 


Dan berdiri di tengah-tengah Seokjin dan Namjoon lalu disisi 
Seokjin terdapat Jimin dan Taehyung, disisi Namjoon 


terdapat Yoongi dan Hoseok dan kini mereka menghadap 
kamera dengan tersenyum manis 


Hyung ini waktunya sepuluh detik Sembilan yang lain 
mengangguk menanggapi 


Sepuluh 
Cekrek ! Cekrek ! Cekrek ! Cekrek ! 
Yuhuuu tepat sekali ucap Jungkook 


Setelah lima kali mereka berpose kini selesai, dan 
menghampiri kameranya bersama untuk melihat hasil foto 
mereka yang mungkin akan terlihat tidak terlalu bagus, 
namun mereka tidak menghiraukannya 


Ayoo, kita kembali ke Hotel.. Sebentar lagi kita take of ke 
Seoul seru Seokjin 


Dan dengan segera mereka berlari meninggalkan pantai 
Beachwalker Park,menghampiri taksi yang sudah mereka 
pesan, dan kembali ke Hotel 


Menyeret koper mereka masing-masing, dan membawanya 
keluar dari kamar Hotel mereka, menghampiri Resepsionis 
jika mereka hari ini akan kembali ke Korea, dengan masker 
hitam yang mentupi separuh wajah tampan mereka 


Setelahnya , mereka kembali melangkah keluar dari lobi 
Hotel, berjalan masuk kedalam masing-masing taksi yang 
sudah di pesan menuju bandara Interntional John F. 
Kennedy JFK, karena lima belas menit lagi mereka akan 
segera lepas landas 


Melangkah gusar memasuki bandara setelah mereka 
sampai, dan tak lupa menyeret koper mereka masing- 
masing dengan seiring mereka yang berjalan begitu cepat, 
setelah menunjukkan berkas mereka maisng-masing, kini 
dengan silih berganti mereka menaiki anak tangga dan 
melangkah masuk kedalam pesawat menuju Korea, dan lagi 
mereka memesan bagian belakang yang hanya untuk 
mereka saja, hingga kini mereka bisa duduk dan bersandar 
nyaman dan kembali merasakan perjalanan dengan waktu 
yang cukup lama 


Kookie mengantuk ingin tidur saja seru Jungkook 


Seraya menguap kecil dan bersandar nyaman pada bahu 
kekar Taehyung yang kini sedang menonton kartun BT21, 
untuk melihat anak aliennya TATA yang saat ini tengah 
berpelukan melepas rindu bersama VAN, 


Bahkan Taehyung terus-menerus menggumamkan kata 


Ouhh aku merinding sekali seraya jemari telunjuknya yang 
panjang ia gigit kecil ujungnya merasa gemas 


Sedangkan Jimin dan Hoseok tengah menonton Musik Video 
Hoseok ft Becky G Chicken Noodle Soup, seraya ikut 
bersenandung bersama 


Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle 
soup with a soda on the side~ 


Terus bersenandung merdu sampai mereka tiba di bandara 
Incheon, eh engga deng, ntar capek dong nyanyi selama 
enam belas jam tanpa henti hehehe 


Beda dengan mereka beda lagi dengan Seokjin dan 
Namjoon yang saat ini tengah bersenda gurau, terlebih 
ketika Seokjin ingat kalau dia ingin mengucapkan kata 
terimakasih pada Namjoon karena telah mengajarkannya 
bahasa Inggris dengan benar 


Joonie~ aku sungguh berterimakasih sekali padamu karena 
telah mengajarkan aku bahasa Inggris dengan begitu baik~ 
astaga Kookie saja tadi sampai terkejut mendengarnya, 
membuatku malu seru Seokjin 


Bahkan sembruat merah kembali nampak di wajah tirusnya 
yang putih membuat Namjoon yang melihatnya tersenyum 
lebar sehingga kedua Dimplenya terlihat dan ia menjadi 
semakin tampan 


Aigoo, terimakasih kembali Jinnie Hyungie~ aku senang 
mendengarnya karena aku tidak sia-sia mengajarkanmu eoh 
jawabnya dan masih mempertahankan senyuman lebarnya 
bersamaan dengan Seokjin yang mengangguk dan ikut 
tersenyum lebar 


Hingga kini suasana pun hening karena akhirnya mereka 
terlelap semua, selagi perjalanan panjang mereka ini 
berkahir 


Enam belas jam pun berlalu 
Incheon International Airport Korea Selatan 


Kini mereka sudah mendarat dengan mulusnya di bandara 
Incheon bahkan kini mereka bertujuh sedang menunggu 
jemputan mereka yang di kirimkan oleh Hyun Sik sang PD 
Nim 


Dan saat ini mereka sedang dalam perjalanan pulang 
menuju Dorm tercinta mereka yang sangat dirindukan, 
mereka merindukan kamar tersayang mereka dan suasana 
Dorm yang begitu membuat mereka merasa ketenangan 


Dan esoknya adalah hari kesibukan mereka pun tiba, yang 
akan mereka bicarakan dan rundingan dengan PD Nim 
mereka mengenai kesibukan mereka itu yang masih tanda 
tanya, 

Astaga , anakku apa kabarnya yah~ itu Taehyung yang 
merindukan anak pertamanya, 


Membuat Jungkook yang berada di sampingnya menoleh 
Tentu saja dia baik-baik saja Hyungie~ 


Dan entah mengapa saat ini Jungkook selalu ingin bersama 
Taehyung, sepertinya Jungkook merindukan, ia bermain 
peran dengan Taehyung yang biasanya menjadi 
Dominannya, hahah 


Dan sepetinya ini adalah akhir dari kisah Baby Kookie ! 


Dengan si manis yang tampan juga manly yang merindukan 
Dominannya 


Dan yeah, Bangtan Sonyeondan memanglah ketujuh pria 
tampan yang selalu bersama layaknya keluarga yang 
sebenarnya, mereka selalu tidak merasa putus asa, dan 
semakin meraih kesuksesan yang ingin mereka gapai selalu, 
dengan para penggemar mereka yang senantiasa 
mendukung mereka apapun yang terjadi, 


Dan sekian salam dari A// member Bangtan , SAMPAI JUMPA 
LAGI !!!! 


END! 


Baby Kookie ! 
15 April 2020 


Vote, comment ! Juseyo byee 
I PURPLE YOU ! 


EPILOGUE 


Happy Reading 


Langit pagi kota Seoul kini kembali menyapa dengan cuaca 
yang kali ini berbeda, 


Musim Salju , kembali datang membuat mereka bermalas- 
malasan setelah beberapa bulan yang lalu sehabis mereka 
pulang dari Amerika yang esoknya adalah mereka 
melalukan proses photoshoot yang katanya untuk album 
terbaru mereka yang kini menjadi sebuah rahasia 


Hyungie~bolehkah Kookie pergi keluar ah ke minimarket ? 
Kookie ingin membeli biskuit coklat kesukaan Kookie, yang 
ternyata stocknya sudah habis di lemari, boleh tidak ? 
Jungkook merengek 


Kemudian menampilkan raut memelasnya menatap keenam 
Hyungdeulnya dengan semelas mungkin membuat Seokjin 
selaku Hyung tertua menghela nafas perlahan sehingga 
mengeluarkan asap tipis mengingat cuaca yang dingin 


Boleh, tapi harus ada yang menemani, eum, siapa yang 
ingin menemani Kookie membeli biskuitnya di minimarket? 
tanyanya 


Seraya melirik yang lain, mengabaikan Yoongi yang kembali 
tertidur di atas sofa empuk seraya bergelung nyaman dalam 
selimut tebalnya , sedangkan mereka lesehan beralaskan 
kasur tipis buludru yang membuat hangat 


Aku saja Hyung, aku ingin membeli susu kesukaanku itu 
Jimin yang berseru pelan dan santai 


Tentu saja Jungkook yang mendengarnya merasa senang 


Baiklah, kalian berdua pergilah, dan hati-hati. Jangan lupa 
memakai mantel kalian dan syal juga sebagainya ,di luar 
sangat dingin dan Ayung tidak ingin kalian sakit ujar 
Seokjin dengan lembutnya 


Dan mendapatkan anggukan dari duo JJ atau Jimin dan 
Jungkook yang tersenyum tipis, ah hanya Jimin saja karena 
Jungkook kini tersenyum lebar bahkan menampilkan gigi 
kelincinya yang menggemaskan membuat Seokjin 
mengusak sayang surai kelamnya 


Dan tanpa di duga , Taehyung berceletuk santai 


Aku, juga ikut 


Kemudian ketiganya beranjak dan kembali ke kamar 
masing-masing lalu kembali keluar dengan mantel tebal dan 
panjang yang sudah mereka pakai di tubuh tegap mereka, 
masker menutupi setengah wajah tampan mereka dan 
sebuah syal pun melingkar indah di leher berurat mereka, 
juga satu buah topi hitam yang masing-masing mereka 
pakai, 


Mengucapkan kata kami pergi ya, 

Lalu setelahnya melangkah keluar dorm sebelum 
mendapatkan anggukan dari Seokjin, Namjoon dan Hoseok 
yang berseru lantang 


Aku menitip keripik singkong pedas ya pekiknya 


Yang di balas pekikan yang tak kalah nyaring dari ketiga 
dongsaengnya dengan begitu kompak 


Dasar Hyung kuda, maunya yang enak saja heh ! 


Baby Kookie ! 
Epilog selesai ! 
15 April 2020 


Bagaimana ? 


terimakasih ya 


Thank you for reading my work, and thank you for putting 
Baby kookie on your reading list, thank you for liking Baby 
Kookie, 


And if you want you can read my other works hehe 


1. Baby Kookie (End) 

. Daddy Jeon Jungkook 

. My Lalice 

. Handsome Alien - KTH 

. Wizard World 

. Bad Boy i love you - VKook 
. IS OVER - KTH 

. IS All Love Wrong 

. Cold Girl 

10. Giver Of Hope 

11. Mencintai Dalam Hening 
12. Long Distance Relationship 


SON DUAWN 


Mau di next update yang mana ? 
Bisa komentar dibawah ini ! 


And 


Kasih pendapat kalian juga ya untuk cerita Baby Kookie ini 
menurut kalian bagaimana ? Dan kesimpulan apa yang 
dapat kalian ambil dari cerita itu, jangan lupa juga komentar 
di bawah ini yaaaa !! 


Karena cerita Baby Kookie ini adalah salah satu cerita yang 
aku buat.. Yang baru pertama kali TAMAT , Hehe.. 


Yang lain belom ada yang selesai soalnya 


Pokoknya terimakasih banyak buat kalian yang udah 
support dan udah dukung cerita ini sampai selesai kayak ini, 
aku suka dan sayang kalian semua, karena juga kalo tanpa 
kalian mah ga bakal selesai ini cerita absurd yang belum 
seberapa 


Makasih juga deh untuk kalian yang hanya membaca tanpa 
memberiku vote hohoo gapapa kok, aku udah bilang dari 
awal juga ga maksa kalian untuk itu, segimana adanya juga 
udah lebih dari cukup untuk membuatku semangat hehe 


Dan maaf juga karena aku ga jadi kasih kalian beberapa 
bonus partnya, karena pokoknya Baby Kookie , udah 
Tamat hm 


But, look forward to something special will arrive ..! 
JUST WAIT !! 
Just stop by my account, which is the most absurd writer, 


Who really hope, there are publishers who want to publish 
one of my stories that is not much hohoo 


However, there is no problem, the most important is being 
able to write and write, to entertain everyone 


Saranghae, all readers Baby Kookie ! 


Sekali lagi jangan lupa untuk baca cerita ku yang lainnya 
juga yaaa, huee ku berharap banget masa.. Ahh udahlah , 
bye ! 


Sekian bacotan terakhir ku yang hagigi ini... 


Assalamualaikum .. 
Jangan lupa berdoa, semoga bulan puasa nanti corona 
hilang, aamiin 


BTS-Sequel Of Baby Kookie 


Bring The Soul, prolognya udah di update ya, selamat 
membaca guysieeeeee 


Sequel of Baby Kookie ! 
BORAHAE 


bukan apa apa 


mari baca 


One Two Shoot 
Vkook 


Gamawo. 


